
APAKA 


MAJALAH UFO INDONESI 


Nomor 08 - Tahun I 


C-j 

IiThII 






Jilrfil ' i 1 

HlfAl L 



%\h\% 















•^p 



[fl 

J 

1 v 1 

tt tAl j 


IH?i 

R5?i 






i jf ■ * 

Wa 


n 

• ■?! 
i 

ATI'w v 

ytt m * '■ Hl) 

E. 

1 janl 

^Jf ^ f*V- m 


y 

V-W 1?L 

'«T* ' 

✓ * Vk* 

igiTliii K, 

■ ‘v* 

• muLc 

■ ^1^1 


W 'l 









v 















IIVJFOfsUFO 


MAJALAH UFO INDONESIA 


ISSN : 1411-9676 
Penerbit: 

Yayasan INFO-UFO 

Pemimpin Redaksi 

Nur Agustinus 

Staf Redaksi 

Leonardus T. 

Sekretaris Redaksi 

Yani Maswiyah 

Bagian Keuangan 

Johana CR. 

Administrasi/Sirkulasi 

Maria Yuthi Anggraheni 

Koresponden LN 

Endang Martina (USA) 

Tata Letak 

Deddy Koeshandono 

Ilustrator 

Alfons Hendrata 

Bagian Umum 

Mochamad Sanusi 
Eko Kuswanto 

Alamat Redaksi 

Jl. Krembangan Barat 31-1 
Surabaya 60175, Indonesia 
Telp. (031) 3542570, 3526207 
Fax. (031) 3559283 

http://www.info-ufo.com 
email: redaksi@info-ufo.com 

Majalah INFO-UFO menerima 
sumbangan naskah atau artikel. 

Isi majalah INFO-UFO belum 
tentu sama dengan pandangan 
Yayasan INFO-UFO. 

Rekening Bank: 

BCA KCP Manukan 
No rekening: 6190005231 
(a/n: Agustinus Nur Pratidina) 

Hotline Pelanggan: 

(031) 3557728 



Dari Redaksi 

Kasus penampakan UFO tak terhitung 
banyaknya, termasuk disaksikan oleh para 
pilot. Salah satu contoh kasus yang 
menarik sekitar bulan Februari 1995, 
seorang pilot Cina, mencoba mendaratkan 

pesawat Boeing 737 yang dikendarainya di barat daya Guizhou bulan lalu, menyadari 
bahwa pesawat penumpang itu berada dalam jalur yang akan bertabrakan dengan 
sebuah benda terbang tak dikenal (UFO) yang bersinar terang. Sistem anti tabrakan 
Boeing 737 itu mendeteksi sebuah objek asing pada jarak dua mil laut dari pesawat, 
yang terbang dan mengarah langsung ke arah pesawat itu, ketika Boeing sedang terbang 
pada ketinggian 2.400 meter (7.900 kaki). Saat itu Boeing tersebut sedang bersiap untuk 
mendarat di Bandara Guiyang. Hal ini dilaporkan oleh harian Nanfang Daily. 

Di depan mata pilot, UFO itu berubah bentuk dari bentuk jajaran genjang menjadi 
bundar, dan berubah warna dari kuning menjadi merah, ketika UFO itu sudah berada 
pada jarak satu mil laut dari pesawat, sehingga memicu sistem tanda bahaya di Boeing 
737 tersebut. Pilot Boeing dengan cepat mengubah arah dan mendarat dengan selamat 
di bandara. Namun UFO itu tetap terlihat di layar radar pesawat tersebut sampai satu 
jam kemudian, sebelum lenyap ke arah pegunungan Dushan di perbatasan Guizhou 
dengan Guangxi selatan. 

Menara kontrol bandara melaporkan, tidak ada pesawat lain di wilayah itu pada waktu 
tersebut. Sesudah berkonsultasi dengan departemen-departemen terkait, otoritas 
setempat menyimpulkan bahwa pilot itu telah bertemu dengan sebuah UFO. 

UFO serupa yang berubah wujud telah terlihat pula di daerah utara Guiyang yang 
berhutan bulan November 1994 lalu, tambahnya. Cina telah melaporkan lebih dari 5.000 
kali terlihatnya UFO, atau seperdelapan dari seluruh kasus UFO yang terlihat di seluruh 
dunia. Cina telah menyelenggarakan konfrensi internasionalnya yang pertama tentang 
UFO di Beijing, Agustus 1994 lalu, dan mendesakkan bagi pemantauan yang lebih 
ketat terhadap angkasa bagi kehadiran pesawat-pesawat dari luar Bumi. 

Keberadaan UFO memang misterius. Meski telah disaksikan ribuan orang, namun tak 
ada yang melakukan kontak terbuka dengan masyarakat luas. Jika mereka memang ada, 
apa yang menjadi motivasi mereka berada di planet bumi ini? Ataukah mereka memang 
penghuni bumi yang sudah ada sebelum manusia ada? Dan apa pula tujuan mereka 
melakukan penculikan manusia? 

Banyak pakar memberikan analisa dan teori mengenai keberadaan UFO ini. Bahkan 
banyak juga yang mengaku mendapat kontak dengan makhluk UFO dan memberi 
‘bocoran” rahasia UFO. Benarkah itu? Bagaimana menurut Anda? Selamat membaca. 


“Flying saucers are real Too many good men have seen them, 
that don 7 have hallucinations. ” 

-Captain Eddie Rickenbacker, “American Ace of Aces, ” 
medal of honor-winning commander of the 94th 
Aero Pursuit Squadron in WWI. 


Nomor 08 


3 


INFO-UFO 













SURA T PEMBACA HZ 


Kirimkan saran atau komentar 
Anda ke redaksi INFO-UFO. 


Alamat redaksi: Jl. Krembangan Barat 31-1 Surabaya 60175 
Fax: (031) 3559283 atau Email: redaksi@info-ufo.com 


Saya memang mencari komunitas ini 
(UFO believer) bukan sekedar 
penggemar tapi penganut fanatik 
tentang keberadaan Extra Terrestrial 
Intelegence Being, serta bukti-bukti 
nyata tentang kunjungan mereka di 
Indonesia. 

Setiawan 

Solo 

Sebelum berlanjut, saya ingin 
memperkenalkan diri saya terlebih 
dahulu. Nama saya Hary Iswanto, 
tinggal di wilayah selatan Jakarta. 
Minat saya terhadap UFO sebenarnya 
sudah sejak lama, yaitu ketika saya 
masih di SD, kurang lebih tahun 1980- 
an. Awal mulanya karena dulu di TVRI 
ada film serial Project UFO, yang 
mengisahkan tentang dua perwira 
Angkatan Udara Amerika Serikat yang 
bertugas di Project Blue Book. 

Sejak saat itu minat saya mulai 
timbul. Akan tetapi karena bahan- 
bahan tulisan dan referensi mengenai 
UFO sangat sulit di dapat ketika itu, 
dan lagi pula orang yang dapat diajak 
bertukar pikiran mengenai UFO 
jumlahnya hanya bisa dihitung dengan 
jari, maka minat tersebut tidak bisa 
dikembangkan. 

Pada 10 April 1995, saya bersama 
teman-teman mendirikan Scientific 
Forum for UFO Studies, disingkat 
dengan SCUFOS. Awal berdirinya 
SCUFOS didasari untuk menggali lebih 
dalam UFO berserta permasalahannya, 
tentu saja dari sudut scientific. Seperti 
yang saya baca mengenai organisasi 
BETA-UFO, SCUFOS juga tidak sekali- 
kali membahas UFO dari sudut pandang 
agama. Akan tetapi menambah 
pemahaman bagi lingkungan sekitar 
kita bahwa manusia bukan satu-satunya 
mahluk hidup di jagat raya ini. 

Saya dan teman-teman pendiri 
SCUFOS dulu berkuliah di salah satu 
sekolah tinggi swasta di Jakarta yang 
berkecimpung di dunia kedirgantaraan. 
Salah satu dosen kami di sana, yang 
juga meminati ufology, adalah teman 
dekat Bapak J. Salatun. 


Sebelum SCUFOS didirikan, kami 
sempat bertemu dengan Bapak Salatun 
untuk meminta sedikit pengarahan. 
Kegiatan kami antara lain mengadakan 
diskusi-diskusi mengenai UFO serta 
mengumpulkan referensi-referensi, 
baik dari majalah serta buku-buku 
dalam dan luar negeri. 

Organisasi amatir ini hanya 
mempunyai sedikit anggota, dan hanya 
dua orang yang benar-benar 
menguasai permasalahan UFO berserta 
seluk-beluknya. Sedang yang lainnya 
kebanyakan hanya sekedar ingin tahu 
saja. Kami sempat pula melakukan pula 
riset lapangan atas laporan 
pemunculan UFO di daerah Tebet, 
Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juni 
1995. Kami juga berhasil 
mengumpulkan laporan-laporan 
penyaksian yang kami dapat dari teman- 
teman maupun dari masyarakat. 

Mengenai alien abduction, tidak 
kami dapatkan kasus seperti itu. Akan 
tetapi saya pernah mendapatkan 
laporan penyaksian yang cukup kuat, 
yaitu termasuk golongan CE-I (Close 
Encounters of the First Kind) di 
Jayapura, Irian Jaya pada tahun 1982. 

Kami mempergunakan form laporan 
penyaksian yang kami ambil dari buku 
karangan Bapak Salatun UFO Salah 
Satu Masalah Dunia Masa Kini, 
dengan sedikit modifikasi untuk lebih 
efeisien dalam penulisan laporan. 
Kegiatan organisasi ini sekarang 
vacum karena saya dan teman-teman 
pendiri sudah tidak lagi menjalani studi 
dan telah lama kehilangan kontak satu 
sama lain. 

Hary Iswanto 
Kebayoran Lama 
Jakarta Selatan, 12210 

Halo, saya adalah seorang 
penggemar fiksi ilmiah, terutama yang 
menyangkut UFO dan alien. saya 
sangat bangga ketika mengetahui ada 
majalah UFO di Indonesia, saya punya 
saran, bagaimana kalau majalah ini 
dicetak dalam full color, jadi tidak hitam- 
putih. lalu apakah redaksi dapat 


mengetahui alamat-alamat tentang UFO 
Fans Club baik di Indonesia atau di luar 
negeri? Bagaimana kalau redaksi juga 
mengadakan penjualan merchandise 
atau suvenir menyangkut UFO dan 
alien? 

Robert H. W. 

Kami sangat tertarik dengan 
masalah UFO, Alien, dan sejenisnya. 
Informasi tersebut sangatlah 
bermanfaat, karena untuk menambah 
wawasan dan wacana kita semua 

Nurbiantoro 
Palu, Sulawesi Tengah 

Saya percaya bahwa UFO itu ada. 
saya rasa tingkat IQ mereka (UFO) 
berada jauh di atas IQ manusia bumi, 
mereka dengan mudah mengawasi 
manusia bumi, hebatnya lagi, mereka 
itu masih bisa menggunakan telepati di 
komunitasnya. 

AdjiMudhita 

Jakarta 

Halo saya mau nanya kok di Medan 
nggak ada majalah Info-UFO padahal 
saya sangat tertarik dengan majalah ini, 
kapan Medan baru dapat majalah ini, 
bulan Juli saya ke Semarang saya 
mendapat majalah ini di Gajah Mada 
lalu saya akhirnya sangat tertarik 
dengan majalah ini makanya saya 
borong sampai jilid 4 saya pikir di 
Medan pasti ada, namun rupanya nihil. 

Harry Junius 
Medan 

Bagaimana cara mendapatkan CD- 
ROM Stephen Hawking yang dimuat 
dalam edisi ke-6? Terima kasih 

Andreas Priyo 

Redaksi mendapatkan CDROM 
tersebut di sebuah toko yang menjual 
CDROM di kawasan Mangga Dua 
Jakarta. 



INFO-UFO 


Nomor 08 




Beberapa membuat teori 
bahwa Grey adalah 
keturunan manusia modern 
dari masa datang. Lainnya 
menyatakan bahwa kaum 
Grey adalah suatu 
kehidupan yang sama sekali 
berbeda tidak berhubungan 
dengan manusia-manusia 
Bumi. Mengapa mereka 
menculik manusia? 



21 

Pada tahun 1954 para 
pilot sipil Amerika 
merasa gusar takala CIA 
dan United Air Force 
memerintahkan mereka 
untuk melaporkan setiap 
perjumpaan mereka 
dengan UFO dengan 
laporan gaya militer. 

Apa yang pernah 
dialami mereka? 

33 

Ada beberapa kontroversi 
diantara para peneliti 
mengenai siapakah 
sebenarnya peri itu? Ketika 
pertanyaan tersebut 
dibincangkan dalam suatu 
diskusi, kita biasanya 
mendapatkan berbagai 
macam tanggapan... 




4 _ 

6 _ 

8 

13 

17 

20 

21 

23 

29 

33 

36 

38 

40 

41 


Surat Pembaca 


Monitor 


Interaksi Makhluk Non Manusia (2) 


Mengapa alien menculik manusia? 


Alien & Kehidupan Manusia (8): Tentara Langit 


Indonesian X-Files 


Encounter: Peijumpaan pilot dengan UFO 


Cergam: Tragedi Kapten Mantell 


Petunjuk Mengenai Atlantis (2) 


Fenomena: Peri, makhluk apa mereka...? 


Macam-macam makhluk Peri 


Studi Banding: Apakah jenglot sejenis peri? 


New Age: Percaya UFO 


CD-ROM: Incident at Roswell 


42 Buku 

44 Film 


48 Lima Strategi Kontak Dengan ET (2) 


Nomor 08 


5 


INFO-UFO 
















n i t o 


r 


UFO di Afghanistan dan Pakistan. 

Amerika Serikat dengan pasukan 
Taliban di Afganistan saat ini tengah 
bertempur setelah terjadinya tragedi di 
gedung kembar WTC New York. 
Namun, setahun yang lalu, tepatnya 
sekitar bulan Agustus 2000, UFO 
dilaporkan terlihat di Kandahar, sebuah 
kota di Afghanistan berlokasi 200 
kilometer di barat daya Kabul, pukul 
20:15 waktu setempat. 

“Saksi mata di Kandahar 
mengatakan kepada Afghan Islamic 
Press bahwa objek-objek itu terlihat 
seperti rudal, seperti ‘kobaran api’, 
bergerak di udara sekitar pukul 20:00 
dan jatuh di balik perbatasan dengan 
Pakistan. 

“Kami tidak tahu apa sebenarnya 
yang terjadi,” demikian saksi mata itu 
mengatakan. 

“Orang-orang juga menyaksikan 
hal yang sama di perbatasan di wilayah 
Pakistan, Shahrkotal, dan di Dolbak di 
Provinsi Kandahar.” 

Benda yang dianggap UFO itu juga 
terlihat di Provinsi Samangan dan 
Urozgan di Afghanistan. “Di 
Afghanistan, Taliban (partai Islam yang 
berkuasa) menduga apakah AS 
melakukan serangan rudal terhadap 
lokasi yang diduga persembunyian 
Osama bin-Laden. Kontak radio 
dilakukan ke Khost, Jallalabad dan 
Kabul. Tengah malam, Taliban 
memastikan hal itu tidak terjadi.” 

“Pejabat Taliban, Mulia 
Ahmadullah Ahmadi, di Kandahar 
mengatakan, ‘Sejumlah orang melihat 
objek seperti bintang di sini pukul 
20:15. Mereka mengatakan benda itu 
tidak mengeluarkan suara seperti rudal 
penjelajah dan sangat terang. Juga 
mereka mengatakan objek itu menuju 
Pakistan. Kemudian muncul kepastian 
bahwa tidak ada serangan rudal AS 
terhadap Afghanistan.’” 

“Objek misterius ini menurut 
laporan juga terlihat di Provinsi Zahul 
yang bertetangga dengan Kandahar. 
Ini mungkin juga dilihat di lokasi lain di 
Afghanistan, tapi karena minimnya 


komunikasi, dibutuhkan beberapa 
minggu untuk mendapatkan laporan.” 

UFO tersebut melintasi perbatasan 
menuju Pakistan sekitar pukul 20:20, 
menuju arah barat daya ke kota Quetta, 
di Provinsi Baluchistan, 200 kilometer 
sebelah tenggara Kandahar. 

“Sumber-sumber resmi di Quetta 
mengatakan pejabat tinggi 
pemerintahan di Baluchistan melakukan 
penelitian sepanjang hari Selasa dan 
Rabu, 16 Augustus 2000, 
membicarakan objek itu.” 

“Pengintaian dari udara juga 
dilakukan di Loralal, Barkhan dan 
Kohlu, tempat dimana objek terbang itu 
dilihat oleh banyak orang dan sebagian 
dari antara mereka pingsan. Sebuah 
helikopter dikirim tapi tidak 
mendapatkan apa-apa,” ujarnya.[cpm] 

Objek terbang yang tidak dikenal 
itu terlihat meluncur dari barat dan 
dilaporkan mendarat atau jatuh di 
wilayah suku Dera Ghazi Khan. UFO 
tersebut, yang terlihat terbang di atas 
kota Fort Munro dan Rakhi Gaaj di 
kawasan itu, jatuh ke bumi antara 
Baghalchor dan Rounghin, sekitar 80 
kilometer dari Dera Ghazi Khan, pada 
pukul 08:30 waktu setempat. 

Sumber-sumber di Polisi Militer 
Perbatasa mengutip suku yang tinggal 
di wilayah Rounghin itu mengatakan 
objek terbang yang tidak dikenal itu 
datang dari bagian barat, Balochistan. 

“Benda itu menukik dan setelah 
beberapa saat langit terlihat terang,” 
demikian orang-orang dari suku 
tersebut mengatakan. Sumber-sumber 
itu menutup kemungkinan adanya 
korban karena wilayah dimana UFO itu 
jatuh tidak dihuni sama sekali. 

Wilayah Baghalchor yang kaya 
uranium adalah kawasan yang terpencil 
sedangkan penduduk Rounghin 
sangat sedikit. 

Sumber-sumber di kantor 
pemerintah setempat membenarkan 
adanya laporan itu dan menyebutkan 
satu tim kini sedang dikirim untuk 
mencari keterangan yang lebih jelas. 
Ini merupakan laporan kedua di mana 
UFO dilaporkan mendarat di wilayah 


INFO-UFO 



Nomor 08 


selatan Punjab. 

Sebelumnya, sebuah objek juga 
dilihat terbang di atas beberapa kota di 
Balochistan dan mendarat di dekat 
pangkalan Angkatan Udara Pakistan di 
Distrik Rajanpur tanggal 15 Agustus 
2000. Reruntuhan benda itu 
dipindahkan oleh dinas rahasia 
beberapa hari yang lalu dan pemerintah 
setempat juga bungkam atas kejadian 
ini. 


KLIPING 


Kompas, Kamis, 2 Juli 1998 

WASHINGTON - Sejumlah laporan 
obyek terbang tak dikenal (UFO) 
mungkin perlu lebih diamati, meskipun 
tidak terbukti tentang orang hijau kecil 
di atasnya. Pers AS melaporkan Selasa 
(30/6), panel ilmuwan menyimpulkan 
sains terlalu mengabaikan UFO 
meskipun ada sejumlah laporan dan 
perhatian publik yang patut 
dipertimbangkan. Para ahli melakukan 
revisi independen pertama terhadap 
UFO itu sejak 1970. “Mungkin 
bermanfaat melakukan evaluasi teliti 
pada laporan UFO guna menarik 
informasi gejala luar biasa yang dewasa 
ini belum dikenal ilmu pengetahuan,” 
tulis ahli fisika Universitas Stanford, 
Peter Sturrock. Thomas Holzer dari 
Colorado mengatakan, mempelajari 
laporan UFO dapat memberi sains 
pendalaman atmosfir Bumi dan mungkin 
gejala alamiah angkasa. 

Kompas, 22 Agustus 1995 

KILASAN KAWAT DUNIA 
SHEFFIELD - Para delegasi pada 
konferensi UFO (Unidentified Flying 
Objects) yang berlangsung di Sheffield, 
Inggris hari Minggu (20/8) lalu terlibat 
debat sengit. Sebagaimana UFO yang 
juga misterius, mereka berdebat 
terutama menyangkut apakah film hitam 
putih merupakan bukti akhir dari 
adanya sebuah pesawat ruang angkasa 
asing yang jatuh di New Mexico AS 48 
tahun lalu. Sebagian dari para pakar 
UFO itu yakin film tadi asli, sementara 
pakar lainnya tidak setuju. Film yang 



dibuat kameraman militer AS itu 
menggambarkan makluk dengan kepala 
botak besar, wajah dengan mata besar 
seperti kadal. Makhluk ini memiliki 
enam jari pada setiap tangan dan 
kakinya. Gambar ini diambil setelah 
jatuhnya sebuah pesawat ruang 
angkasa asing di gurun dekat Roswell, 
New Mexico tahun 1947. Film ini akan 
diputar di televisi, setelah dilakukan 
penyelidikan apakah film tadi asli. 

Kompas 12 September 1995 

KILASAN KAWAT DUNIA 
CURITIBA - Kongres para Pakar UFO 
(Unidentified Flying Object) Brazil 
ingin agar PBB mengakui ada 
kehidupan di planet lain. Ketua 
Kongres, Rafael Cury, Sabtu (9/9) 
mengatakan pengakuan tersebut kelak 
mencakup semua hubungan yang tak 
dapat dijelaskan. “Pokoknya nanti 
semuanya akan ditangani secara 
ilmiah,” tuturnya. Sebagian pakar yang 
hadir di Curitiba, Brazil, itu mengaku 
pernah berhubungan dengan mahluk 
UFO. Mana yang lebih absurd? 
Tuntutan pengakuan seperti ini, naskah 
drama Menunggu Godot, atau teori 
Lubang Hitam Stephen Hawking? 

Kompas, Selasa, 9 Desember 1997 

ACAPULCO - Meksiko telah lama 
dibenci di AS karena mengekspor orang 
asing ilegal. Namun sejak 1991, negara 
itu telah menghadapi invasi orang 


asingnya sendiri, yakni orang dari luar 
bumi. Pers menyatakan Sabtu (6/12), hal 
itu diklaim ahli UFO (benda terbang tak 
dikenal) yang sedang berkumpul di kota 
wisata Pasifik itu, menghadiri Kongres 
UFO Dunia II, yang mulai Jumat dan 
berlangsung hingga Minggu. Kongres 
pertama diadakan di tempat ini 20 tahun 
lalu dan membicarakan kuliah yang 
dibawakan mendiang ahli fisika bintang 
Cari Sagan. Tidak ada peserta di 
konvensi dapat menandingi 
kemampuan ilmiahnya, tetapi para 
pendukung UFO, seperti ahli fisika 
nuklir Stanton Friedman, melakukan 
pendekatan ilmiah. 

Kompas, Selasa, 15 April 1997 

MENYELIDIKI PENCULIKAN 
ALIEN - Penulis dan peneliti UFO 
Spanyol Juan Jose Benitez akan pergi 
ke AS dan Kutub Utara untuk 
mempelajari laporan penculikan 
manusia oleh pesawat luar angkasa dari 
planet lain. Benitez merasa yakin di luar 
Bumi ada masalah komunikasi dengan 
manusia yang serius, bukan karena 
mereka tidak bisa berkomunikasi, tetapi 
karena lebih tertarik dengan kebebasan 
manusia. (AFP/awe) 

Kompas, Rabu, 13 Oktober 1999 

DENVER - Banyak negara 
menggalakkan promosi pariwisata 
untuk memikat kunjungan 
mancanegara. Namun Judy Messoline, 


peternak di Colorado mengatakan 
Jumat (8/10), ia berharap, bila ia 
membangun menara pengamat UFO, 
makhluk asing-dan wisatawan-akan 
datang ke tempatnya. Messoline 
pindah ke Lembah San Luis, yang 
penuh dengan ceritera UFO, empat 
tahun silam. Setelah menonton 
pertunjukan televisi The X-Files dan 
mendengarkan legenda sinar melayang 
dan obyek terbang yang tidak dapat 
diterangkan, wanita itu mengatakan, 
Colorado sebenarnya dapat 
mempunyai lebih banyak daya tarik 
daripada cuma untuk bermain ski. Ia 
pun mengusulkan dan membangun 
menara pengawas setinggi tiga meter, 
di tanahnya dekat Hooper, Colorado. 

Kompas, Jumat, 16 Januari 1998 

ZAGREB - Jako Vrancic, seorang 
pensiunan dan petani sederhana di kota 
pesisir Sibenik, Kroasia, mengaku 
melihat empat makhluk angkasa luar 
mendarat di ladangnya ketika ia tengah 
menggembalakan ternaknya. Menurut 
Harian Vacemji List, ia melihat keempat 
makhluk yang berada di dalam pesawat 
angkasa luar itu mendarat perlahan di 
dekat tempatnya bekerja. Kata Vrancic, 
makhluk-makhluk itu agak pendek dan 
menyerupai anak kecil. Bahkan, mampu 
berbahasa Kroasia sehingga mereka 
dapat berkomunikasi. Namun, ketika 
ditawari makan, makhluk asing itu 
menolak dengan alasan tidak lapar. 



Pada bulan Mei 1950, sebuah UFO berhasil dipotret oleh petani bernama Paul Trent bersama 
istrinya di McMinville, Oregon. Foto ini dianggap sebagai bukti yang kuat dan autentik. 


Nomor 08 


7 


INFO-UFO 





o n 


s p i r a s 


i 


Interaksi dengan Makhluk Non-Manusia di Bumi 
dan Entitas Luar Planet Bumi 


- Bagian Kedua - 

Oleh : Richard K. Wilson dan Sylvan Burns 


1952 

Presiden Truman menjaga sekutu- 
sekutu Amerika Serikat, termasuk Uni 
Soviet, memberikan informasi tentang 
pengembangan masalah Alien bahkan 
sejak penemuan piring terbang yang 
terjatuh di Roswell, hanya dalam kasus 
bahwa alien akan menjadi sebuah 
ancaman. Permasalahannya adalah ada 
peningkatan ancaman pada keamanan 
nasional dari alien-alien tersebut. 
Untuk mengatasi permasalahan itu, 
kelompok yang dikenal sebagai 
Bilderbergers dibuat, untuk menangani 
pengambilan keputusan tentang 
masalah alien dan isu-isu internasional 
lainnya sebagai perpanjangan tangan 
Pemerintah. Bilderbergers berkantor di 
Geneva, dan disusupkan ke bagian- 
bagian elite rahasia yang masih 
mengendalikan situasi Internasional. 


Nelson Rockefeller, Gerald Ford, Henry 
Kissenger, dan George Bush dilibatkan 
dalam kelompok ini selama bertahun- 
tahun. 

1953 

Pada tahun 1953, Thomas Brown 
memberikan sebuah demonstrasi 
tentang efek elektrogravitis pada 
Angkatan Udara, yang mendorongnya 
untuk mengambil alih proyek itu. Tahun 
itu juga Ketika Eisenhower terpilih. 
Eisenhower yang menunjuk Rockefeller 
untuk mengepalai sebuah kelompok 
yang akan mempersiapkan reorganisasi 
pemerintah. Komentar terkenal 
Eisenhower adalah “melakukan apapun 
yang diperoleh”. Komentar ini terlihat 
membentuk dasar untuk semua 
tindakan-tindakan yang dilakukan 
dengan permasalahan alien. 


Proyek Sigma, dibangun pada 
tahun 1953 dan dijalankan oleh NSA, 
difungsikan untuk menangkap dan 
mengartikan komunikasi-komunikasi 
alien. Dengan 10 piring terbang yang 
terjatuh, usaha untuk memelihara 
keamanan menjadi sebuah usaha yang 
paling utama. 

Eisenhower, pada tahun 1953 
meminta bantuan Rockefeller dalam 
masalah alien. Ini adalah dimana ide 
untuk MJ-12 dilahirkan. Mungkin 
adalah sebuah kesalahan kritis meminta 
bantuan seorang anggota kelompok 
pengendali dunia dengan 
permasalahan tentang makhluk alien. 

Para astronom pada tahun 1953, 
membuat sebuah penemuan tentang 
sebuah benda besar yang memasuki 
sistem tata surya, yang belakangan 
terbukti sebagai sebuah benda yang 



Sebuah bulatan cahaya yang berhasil difoto saat melayang di atas kota Paris, Perancis sekitar jam 3.45 dini hari 
pada tanggal 29 Desember 1953. Dipotret oleh Paul Paulin dengan kamera yang lensanya dibuka selama 2 menit 

sehingga nampak adanya “loncatan ” antara dua posisi diam. 


INFO-UFO 


Nomor 08 




memancarkan sinyal komunikasi. 
Angkatan Udara pada tahun yang 
sama, menemukan sebuah benda 
dengan orbit yang sangat besar antara 
ketinggian 100 sampai 500 mil. Mereka 
adalah pesawat-pesawat alien. 

Proyek Plato, dilakukan oleh NSA, 
melakukan segala usaha untuk 
membangun beberapa hubungan 
diplomatik dengan alien-alien yang 
muncul. Pada tahun 1953, NSA berhasil 
melakukan tugas ini, dan CIA merasa 
bahwa perlu dilakukan pengaburan 
informasi dari masyarakat umum, 
memanggil Panel Robertson. Laporan 
terakhir, dikeluarkan pada bulan Januari 
1953, menyatakan bahwa “tidak ada 
satupun ancaman terhadap keamanan 
nasional dari UFO”. Sejak saat ini 
beberapa alien dikenali dan oleh karena 
itu istilah yang menggambarkan 
“unidentified” flying object menjadi 
lebih digunakan. Sebuah hubungan 
dilakukan pada tahun 1953 dengan 
sebuah ras yang diketahui sebagai 
Big-nosed Greys, dan pertemuan 
dilakukan dengan para alien itu di 
Holloman AFB di New Mexico selama 
tahun 1954. Sebuah perjanjian rahasia 
yang dibuat dimana para alien tidak 
akan mencampuri urusan kita dan kita 
tidak mencampuri urusan mereka. Kita 
mempersilahkan mereka melakukan apa 
yang ingin mereka lakukan dan juga 
membangun markas-markas rahasia 
untuk alih teknologi dari para alien 
tersebut. 

Perhatian masyarakat umum 
terhadap pertanyaan“UFO” menyebab¬ 
kan pemerintah membangun pesawat 
menggunakan teknologi konvensional 
dan kemudian menampakkannya pada 
masyarakat umum. Ini akan menjadi 
pemanasan dari program yang 
sebenarnya. Proyek Snowgrid dibuat 
untuk tujuan ini. Itu dilakukan di 
Nevada. 

Amerika Serikat dan Kanada telah 
bekerja sama selama beberapa waktu 
dalam teknologi pesawat ini, dan pada 
tahun 1954 pengujian-pengujian 
dilakukan dengan sukses pada 
beberapa rancangan pesawat yang 
dikembangkan. Dalam Proyek Redlight, 
sorang pilot Angkatan Udara tewas di 
Nevada untuk pertama kalinya dalam 
sebuah pengujian sebuah kendaraan 
alien. Proyek Pounce dibuat untuk 



Bekas pendaratan UFO di Socorro, New Mexico pada anggai 24 April 1964. 


menyediakan sebuah proses umum dari 
pesawat dan penyelamatan 
penumpang, juga menambahkan cerita- 
cerita untuk menutupi kejadian 
sebenarnya. Ini juga dilakukan oleh 
NSA. Proyek Plato, sebuah proyek 
NSA yang lain, diinisialisasi untuk 
membangun sebuah kelanjutan 
program evaluasi teknis dari pesawat- 
pesawat alien. Jumlah orang di 
masyarakat yang bertemu dengan 
makhluk alien mulai bertambah. Untuk 
menahan bagian dari kerahasiaan itu, 
Angkatan Udara membangun sejumlah 
“koloni wawancara” di Amerika Serikat 
untuk orang-orang yang mengalami 


kontak dengan alien dengan 
keluarganya sebuah praktek yang 
berlanjut dengan baik sampai tahun 
1960-an. Pemerintah juga melakukan 
kontak dengan ras alien lainnya pada 
tahun 1953. Ras ini tidak mau membagi 
teknologinya dengan pemerintah, dan 
meskipun dengan peringatan dari Big- 
nosed Greys, pemerintah 
menghentikan hubungan dengan 
mereka, lebih suka mengijinkan sang 
Grey itu untuk membagi teknologinya 
dalam pengendalian fikiran, dan 
gravitasi atas bagian Amerika Serikat 
tentang operasi penculikan dan 
pencacatan mereka. 



UFO ini dipotret oleh Stephen Darbishire pada tanggal 4 Februari 
1954 di Coniston, dekat danau Cumbria, Inggris. 


Nomor 08 


INFO-UFO 





1954 

Pada tahun 1954, dr. Wilhelm Reich 
memulai percobaan dengan peralatan 
cloudbuster, dan menemukan bahwa 
dia dapat mempengaruhi sistem 
propulsi dari beberapa pesawat alien. 
Penemuan-penemuan Reich juga 
mengenai manipulasi energi biologis 
dalam istilah conquering disease. Itu 
membuat pemerintah segera menyadari 
sebuah ancaman Reich akan hal yang 
akan dibangun dan Reich dituntut 
secara hukum oleh pemerintah dan 
Reich dipenjara. Akhirnya dia dibunuh 
di Penjara Lewisburg pada bulan 
November 1957. 

1955 

Pada tahun 1955, sebuah film 
dokumenter tentang UFO dilunjurkan 
dari Hoolywood dalam sebuah usaha 
untuk mengungkapkan kemistikan 
UFO sejauh yang disangkakan oleh 
masyarakat umum. Program 
pengendalian fikiran, yang disahkan 
pada tahun 1953 ketika Allan Dulles 
menyetujui proyek MKDELTA, 
menangani sebuah program baru yang 
tersembunyi dan membahayakan ketika 


obat-obatan pengendali fikiran mulai di 
berikan pada manusia dalam setting 
normal untuk mengetahui efeknya. 
Belakangan pada tahun 1956, pengujian 
obat-obatan pengendalian fikiran untuk 
para napi mulai disetujui. 

Dewan keamanan nasional telah 
membuat sebuah “perjanjian” dengan 
Big-nosed Greys. Alien tersebut 
meyakinkan bahwa mereka akan 
memberikan daftar periodik tentang 
korban penculikan pada NSC. Pada 
bulan April 1954, Eisenhower 
mengetahui bahwa alien-alien itu telah 
merusak kesepakatan itu dan sedang 
menculik orang-orang lebih banyak dari 
apa yang telah mereka laporkan, 
termasuk sejumlah besar anak-anak. 

Juga dalam tahun 1955, Henry 
Kissenger dipilih sebagai kepala 
kelompok studi tentang alien, yang 
dikenal sebagai masyarakat JASON, di 
bawah ketentuan Dewan Keamanan 
Nasional NSC 5411. Maklumat NSC 
5412/2 membangun komite kajian yang 
sebenarnya. Pada tahun 1956 kelompok 
tersebut, secara umum dikenal sebagai 
Kelompok Quantico, ditutup. 
Rancangan 5412 menjadi pengetahuan 


masyarakat umum, meskipun tujuan dari 
kelompok tersebut masih tetap rahasia. 

1956 

Pada tahun 1956, Kapten Rudppelt, 
yang meninggalkan Angkatan Udara 
pada tahun 1953, menulis dan 
menerbitkan bukunya yang terkenal 
“Laporan Tentang UFO”, dia juga 
membuat pernyataan di tahun itu 
tentang “Jerman telah mengembang¬ 
kan Kendaraan Aerial”. 

1957 

Pada tahun 1957, Joseph McCarthy 
menjadi sebuah masalah. Dia 
ditugaskan ke Rumah Sakit Angkatan 
Laut Bethesda dimana ia mati secara 
misterius. 

Pada tahun 1957, diputuskan bahwa 
bagian evolusi manusia akan membuat 
planet ini tidak dapat dihuni pada tahun 
2000, sehingga berbagai alternatif 
didiskusikan. Alternatif pertama, adalah 
membiarkan segala sesuatu berjalan 
dengan sebagaimana mestinya dan 
berharap mereka dapat diperbaiki. 
Alternatif kedua, adalah untuk mengatur 
kota-kota dan fasilitas-fasilitas rahasia 
dibangun untuk menjamin kelestarian 
sekelompok manusia yang terpilih. 
Alternatif ketiga adalah migrasi ke 
planet lain. Kedua akternatif 2 dan 3 
dipilih sebagai yang paling bagus. 
Pekerjaan kemudian dimulai untuk 
melaksanakan keduanya. Untuk 
menerapkan alternatif 3, teknologi alien 
akan sangat diperlukan. Perlu juga 
mendorong lebih banyak lagi bentuk- 
bentuk pengendalian fikiran untuk 
menyakinkan alur yang lancar 
meskipun banyak tantangan yang 
dihadapi. 

Pada tahun 1957, pekerjaan dibawah 
proyek Redlight dimulai di Nevada. 
Sebuh fasilitas bernama DREAM- 
LAND dibangun berdekatan dengan 
sebuah markas rahasia Alien yang 
dikenal sebagai “S-4”. Di sini, proses 
alieh teknologi alien dimulai. 

1958 

Pada tahun 1958, Tahun Geofisika 
Internasional, ekspedisi-ekspedisi 
dibuat menuju Kutub untuk menilai 
permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi oleh Jerman, selain ancaman 



UFO ini difoto pada ketinggian 3.657 m oleh Shinichi Takeda saat dia 
berada dalam pesawat di atas Fujisaw, Jepang. 


INFO-UFO 


10 


Nomor 08 









UFO ini dipotret pilot USAF B-47 Stratojet pada ketinggian 3.962,4m di atas wilayah udara Utah pada tahun 1966. 


dari alien-alien yang berbeda karakter 
yang disinyalir berasal dari dalam Bumi. 
Pekerjaan dilanjutkan menuju alternatif 
2 dan 3. 

1959 

Pada tahun 1959, perusahaan 
RAND melakukan beberapa konferensi 
tentang Konstruksi Bawah Tanah. 
Konferensi-konferensi ini diikuti oleh 
berbagai pejabat militer, selain 
perusahaan-perusahaan konstruksi 
besar seperti Bechtel. Proyek 
konstruksi bawah tanah dimulai dalam 
satu tahun. Fasilitas-fasilitas rahasia 
yang telah ada ditambahi dan fasilitas- 
fasilitas baru juga dimulai. Pembiayaan 
untuk fasilitas-fasilitas rahasia 
pemerintah datang dari dana 
“Perlindungan Presidensial”, selain 
operasi obat rahasia yang dilakukan 
oleh Cl A dibawah MJ-12. Prosedur ini 
tampak masih berlangsung sampai Juli 
1989. Lebih dari 75 fasilitas rahasia telah 
dibangun dalam berbagai program. 

Juga pada tahun 1959, Joseph 
Bryan, Direktur Perang Psikologikal, 
bertemu dengan Mayor Donald 
Keyhoe untuk meninjau kasus-kasus. 
Keyhoe menolak. Kapten Ruppelt, tidak 
puas dengan operasi pemerintah dalam 


istilah “Penyelidikan UFO” menjadi 
sebuah permasalahan yang meningkat. 

1960 

Pada tahun 1960, Edward Rupplet 
meninggal secara misterius akibat 
serangan jantung. Pada tahun itu, 
Proyek Aquarius dimulai untuk 
mengumpulkan informasi teknis dan 
medis dari teknologi alien. Proyek 
tersebut disponsori oleh NSA. Ronald 
Reagan adalah Goburnur California. 
Sekretaris pribadinya adalah bekas 
penerjemah Jerman selama perang 
dunia II. 

1961 

Pada tahun 1961, radar Tanjung 
Kennedy/Canaveral melihat sebuah 
benda yang mengikuti sebuah peluru 
kendali melintasi samudera. Pesawat 
pribadi wakil presiden Johnson terjatuh. 
Radar menunjukkan UFO-UFO ada 
dalam daerah itu. 

Pada tahun 1961, John Kennedy 
terpilih sebagai Presiden. Dia meminta 
NORAD untuk tidak membocorkan 
rahasia tentang kendaraan-kendaraan 
luar angkasa. Percobaan-percobaan 
dengan ultrasonik dan pelukaan otak 
dilakukan oleh Universitas-universitas. 


Donald Keyhoe mulai mengirimkan 
bukti pengamatannya pada Konggres. 
Di Fort Ord, 221 anggota militer diculik 
dan dicangkoki dengan peralatan- 
peralatan. Mereka dan keluarganya 
diasingkan. 

Pada bulan Mei 1961, sebuah kantor 
Sub Komite dibangun untuk mengamati 
UFO. Kennedy tidak puas dengan 
beberapa daerah dalam struktur 
pemerintahan, mengancam akan 
memberitahukan pada masyarakat 
umum. Pada tahun 1962, Bilderbergers 
bertemu untuk mendiskusikan 
permasalahan itu. 

1962 

1962 adalah tahun dimana 
masyarakat Amerika menonton John 
Glenn, mengelilingi bumi dalam 
“program angkasa”, yang merupakan 
sebuah program umum yang dirancang 
untuk menjadi sumber dana untuk 
proyek rahasia itu. Beberapa proyek 
tersebut terfokus pada pengembangan 
teknologi alien. Tahun 1962 juga 
merupakan tahun dimana sebuah satelit 
ruang angkasa mendarat di Mars. Ia 
melaporkan keberadaan atmosfer 
kehidupan dan fokus selanjutnya 
diperkuat pada alternatif ketiga. 


Nomor 08 



INFO-UFO 





Aktivitas pesawat piring terbang 
diamati oleh masyarakat sekitar daerah 
Dulce, New Mexico, sebuah daerah 
yang dikemudian hari menjadi terkenal 
sebagai tempat sebuah fasilitas 
patungan pemerintah dengan Alien. 

1963 

Pada tahun 1963, Kennedy secara 
tiba-tiba mengumumkan sebuah 
ultimatum pada MJ-12 dan mereka 
memutuskan bahwa Kennedy 
seharusnya dibunuh, ini adalah jaman 
ketika Amerika Serikat pertama kali 
mulai memiliki piring terbangnya 
sendiri. Tahun 1963 adalah saat 
kunjungan pertama kali pada markas 
rahasia itu oleh seorang korban 
penculikan yang kembali dan tetap 
hidup dan menceritakan tentang hal itu. 
Gambaran pertama dari fasilitas rahasia 
itu adalah fasilitas pengembangbiakan 
yang digambarkan dalam naskah- 
naskah Dulce, kejadian-kejadian 
disekeliling Paulk, Bennewitz dan 
Thunder Scientific Corporation di 
Albuquerque, New Mexico, dan 
pengalaman lainnya yang telah 
dilaporkan oleh sejumlah orang dari 
tahun 1963 sampai 1989. Dalam satu 
bulan setelah pembunuhan Kennedy, 
Bilderbergers bertemu kembali untuk 
merumuskan rencana mereka. Di 
Inggris, percobaan pengendalian fikiran 
dimulai di Warminster. Kasus 
penculikan Lonnie Zamora memberikan 
dorongan selanjutnya pada kesadaran 
masyarakat umum tentang penculikan 
oleh entitas alien. 

1964 

Pada bulan April 1964, ahli teknik 
radar Tanjung Kennedy melacak piring 
terbang-piring terbang dalam 
pengejaran kapsul Gemini. Pada tanggal 
15 April, dua personel intelijen bertemu 
dibawah proyek Plato dengan para 
Alien di New Mexico untuk 
memperbaharui perjanjian dalam sebuah 
tawaran psikologis untuk membeli 
waktu mereka guna mengatasi 
permasalahan alien itu. 

Pada bulan Mei 1964, buku 
“Pemerintahan Terselubung” 
diluncurkan, dan banyak detail-detail 
penting tentang operasi CIA yang 
diungkapkan pada masyarakat umum. 

Pada musim panas 1964, contoh 


logam yang diduga berasal dari kasus 
Socorro dianalisa. Ilmuwan Ray 
Stanford menyatakan bahwa sampel itu 
adalah sebuah campuran yang tidak 
dikenal. Pada tanggal 20 Agustus 1964, 
limabelas hari setelah Stanford 
membuat pernyataannya, Ilmuwan 
NASA Sciacca menyatakan bahwa 
sampel tersebut adalah Silikon. 

Pada tanggal 17 Sepetember 1964 
ditandai dengan peluncuran laporan 
Komisi Warren tentang pembunuhan 
Kennedy, dimaksudkan untuk 
menenangkan masyarakat mengenai 
kejadian ini dan mengaburkan detail- 
detail pembunuhan tersebut. Pada 
bulan Desember, piring terbang-piring 
terbang itu kembali lagi, terbang di atas 
Stasiun Udara Angkatan Laut 
Pautexent di Maryland. 

1965 

Pada tahun 1965, Bilderbergers 
bertemu kembali. George Adamski 
mengambil gambar-gambar gerakan 
sebuah benda di Silver Spring, 
Maryland pada tanggal 26 Februari 
1965. Pada tanggal 18 Maret, Souviet 
memberikan keunggulan yang hampir 
memadai selama perjalanan angkasa 
Leoniv. Itu adalah nyata-nyata sebuah 
kejadian bertahap yang tidak 
bertempat di angkasa. Pada bulan Juni, 
astronot James McDivitt melihat 
sebuah benda di angkasa dan 
melaporkannya. Pemerintah mulai 
meninjau data tentang sistem jaringan 
energi bumi yang dijelaskan oleh Dr. 
Bruce Cathie di Selandia Baru. Diyakini 
bahwa jaringan energi itu menyediakan 
kekuatan untuk menunjang beberapa 
sistem implant dan peralatan lainnya 
yang digunakan oleh alien. Ia juga 
menyediakan (jika kemiringan bumi 
tepat) kekuatan untuk memberikan 
energi pada “daerah jendela” yang 
tampak di planet ini dan membuka 
pintu-pintu dimensional. 

1966 

Pada tahun 1966, teknologi on- 
board terbaru jauh melampaui teknologi 
yang telah dibuat untuk masyarakat 
umum. Diyakini bahwa sebuah lab riset 
di Silicon Valley telah mengembangkan 
televisi 3 dimensi dan telah 
menyempurnakannya. Pita video juga 
dalam proses pengembangan untuk 


diluncurkan. Blackbird SR-71, sebuah 
pesawat yang memiliki rancangan lebih 
canggih dan kulit campuran khusus 
yang membuatnya dapat melakukan 
perjalanan menuju tepi angkasa, 
dirancang dan dibangun. Sekitar 
periode waktu itu orang-orang 
mengetahui sejumlah sistem 
terowongan bawah tanah yang 
terbentang di bawah California dan 
negara bagian lainnya yang 
menghubungkan perusahaan- 
perusahaan dan fasilitas-fasilitas 
lainnya bersama-sama. 

Tahun 1966 ditandai dengan akhir 
dari percobaan pengendalian fikiran di 
Warminster, Inggris. Gunung Cheyenne 
dan fasilitas NORAD diaktifkan dan 
Bilderbergers bertemu kembali. Henry 
Kissenger, Olaf Palme (yang 
mengesahkan penggunaan implant di 
Swedia pada tahun 1971 dan kemudian 
dibunuh), Gerald Ford, dan Schmidt 
dari Jerman adalah diantaranya yang 
menghadiri. Anggaran NASA 
bertambah melebihi 572 juta dollar. 

Sebuah polling pada tahun 1966 
menunjukkan bahwa lebih dari 8 juta 
orang telah melihat UFO di Amerika 
Serikat. Ketertarikan masyarakat 
semakin bertambah. Sekaranglah 
saatnya untuk memanipulasi opini 
masyarakat lagi. Komite Condon dibuat, 
diketuai oleh Edward Condon, yang 
mengakui kesimpulan bahwa UFO itu 
tidak ada. Komite Condon 
mengumumkan hasil kerjanya pada 
masyarakat, menyatakan bahwa UFO 
sebenarnya tidak memiliki dasar yang 
realistis. Itu adalah awal dari sebuah 
proses menghilangkan prasangka yang 
akan mencapai titik kulminasi pada 
tahun 1969, ketika Angkatan Udara 
membuat sebuah pengumuman untuk 
masyarakat bahwa mereka “menutup 
proyek Bluebook”. Anggota Konggres 
Gerald Ford membuat sebuah deklarasi 
pada Konggres bahwa mereka 
seharusnya mengamati permasalahan 
UFO. Dua bulan kemudian, pada bulan 
Juni 1966, piring terbang-piring terbang 
itu melakukan pengujian di fasilitas 
Pine Gap didekat Alice Springs, 
Australia. 

Pada bulan Agustus 1966, Dr. Alien 
Hynek mengkritik secara terbuka para 
ilmuwan untuk tidak menyelidiki 
laporan-laporan UFO. (Bersambung) 


INFO-UFO 


12 


Nomor 08 



I 


a p o r a n Utama 


Mengapa Alien Menculik Manusia? 



D ari berbagai dokumen, pelapor, 
dan laporan-laporan penculik, 
kita dapat menerima apa 
adanya apakah kaum Grey itu. Ada 
banyak laporan yang dapat ditemukan 
sekarang ini, apabila seseorang tahu di 
mana harus mencari: Beberapa 
membuat teori bahwa kaum Grey adalah 
keturunan dari manusia modern dari 
masa yang akan datang; yang lain 
menyatakan bahwa kaum Grey adalah 
suatu kehidupan yang sama sekali 
berbeda tidak berhubungan dengan 
manusia-manusia Bumi. Dokumen ini 
diharapkan akan menyelesaikan 
berbagai macam teori, dan 
menyingkirkan hipotesis-hipotesis 
yang dianggap sangat tidak mungkin 
yang dikarenakan bukti dan laporan- 
laporan yang bertentangan. 

Penculikan-penculikan dan Kloning 
Pertama-tama, harus diungkapkan 
kenyataan bahwa kaum Grey benar- 
benar adalah hasil kloning. Ini 
bukanlah sebuah teori yang baru, 
hanyalah suatu modifikasi dari teori- 
teori lain yang telah beredar selama 
beberapa waktu. Ada beberapa alasan 
mengapa mereka nampak seperti hasil 
kloning, apabila seseorang 
mempertimbangkan pola-pola tingkah 


laku dan penampilan-penampilan yang 
terlihat, seperti yang disimpulkan dari 
kesaksian-kesaksian korban penculikan 
dan laporan-laporan lain yang 
berkaitan. Meskipun demikian, bukti 
yang paling menentang adalah rencana- 
rencana penculikan itu sendiri, dan 
bukan hanya laporan-laporan kedua 
dan ketiga dari saksi-saksi yang tidak 
sepenuhnya dapat diandalkan 


mengenai ‘tangki-tangki berisi bagian- 
bagian tubuh manusia dan makhluk 
asing’ di suatu tempat di padang- 
padang gurun di New Mexico. 

Kaum Grey menculik pria dan wanita 
dengan tujuan untuk memperoleh 
sperma, telur, dan contoh-contoh lain 
dari susunan genetik kita demi alasan- 
alasan yang tidak diketahui. Ada hal 
yang nampak menjadi sebuah jawaban 
mengapa mereka berbuat demikian, 
apabila data yang relevan 
dipertimbangkan, seperti yang para 
pembaca akan segera lihat. 

Kaum Grey pastilah hasil kloning, 
dan bukti yang paling baik adalah 
dilakukannya penculikan-penculikan 
tersebut. Seseorang dapat menghitung 
dengan Prinsip Ketidakpastian 
Heisenburg (yang merujuk pada ilmu 
mekanika quantum dan ketidakpastian 
akan lokasi dan momentum dari sebuah 
electron dalam suatu orbit) bahwa 
susunan genetik rusak dan mulai 
mengalami kekacauan dalam susunan 
setelah beberapa generasi 
pengkloningan dari hasil cloning secara 
terus menerus, yang banyak orang 



Alan Godfrey menjelaskan tentang UFO dan alien yang menculik 
dirinya pada bulan Nopember 1980 di Todmorden, West Yorkshire. 


Nomor 08 


13 


INFO-UFO 



























Makhluk yang diyakini sebagai alien, sering terlihat oleh beberapa anak- 
anak, termasuk Ny. Kathleen May di Flatwoods, West Virginia pada tanggal 
12 September 1952. Makhluk itu berjalan mengambang di atas tanah. 


yakin sedang terjadi pada kaum Grey. 
Hasil pengkloningan dari hasil klon, 
setelah beberapa generasi, sama 
dengan hasil perkawinan satu 
keturunan yang dekat, di mana 
kesalahan dalam sistem kode muncul 
secara perlahan-lahan, seperti untuk 
berbicara, dan pada akhirnya, hasil 
cloning yang dihasilkan yang tidak 
mampu berfungsi, misalnya, tetap 
dilahirkan. Fenomena ini juga 
diumpamakan seperti rekaman audio 
atau kaset video dari rekaman lain. 
Untuk rekaman yang dibuat dari 
rekaman, kualitas secara keseluruhan 
menurun. Gagasan ini dapat diramalkan 
dari fakta bahwa rantai DNA manusia 


adalah sangat panjang, dan 
mengandung banyak data. Apabila 
kaum Grey memiliki kode genetik yang 
serupa, hipotesis ini tetap akan berlaku. 
Manusia mempunyai genetik yang 
sangat bervariasi, dan perubahan- 
perubahan dari satu generasi ke 
generasi berikutnya menambah 
keanekaragaman tersebut. Meskipun 
demikian, perubahan-perubahan yang 
ditimbulkan biasanya tidak melibatkan 
fungsi dari sistem utama tubuh. 
Reproduksi seksual juga merupakan 
suatu perlindungan dari perubahan 
yang sangat besar yang mempengaruhi 
seluruh tubuh dengan cara-cara yang 
drastik dari biasanya. Meskipun 


demikian, dengan hasil cloning, 
perubahan-perubahan tersebut, 
walaupun kecil secara individual, akan 
ditiru dari satu generasi ke generasi 
lainnya, dan sejalan dengan 
meningkatkan jumlah perubahan, 
kesempatan yang lebih besar bagi suatu 
perubahan yang sangat parah. 
Kompleksitas yang tinggi dari molekul 
DNA (pada manusia) membuatnya 
terlalu sulit untuk mengikuti perubahan 
setiap bagian kode genetik, dan dengan 
demikian kesalahan-kesalahan akan 
lolos dari penyelidikan. Ada masalah 
lain dalam situasi ini: Walaupun 
nampaknya kaum dapat dengan 
berhasil mengawinsilangkan materi 
genetik mereka dengan milik manusia 
Bumi, pengetahuan mereka yang 
sebenarnya mengenai konsep 
perekayasaan genetik modern 
kelihatannya kurang. Mereka tidak 
mampu menggunakan kode genetik 
mereka (atau manusia) di luar yang 
diperlukan untuk pencampuran dua 
jenis molekul yang berlipat. Hal ini 
menunjukkan bahwa mereka kehilangan 
pengetahuan mereka dengan suatu 
cara, atau memang tidak pernah 
memilikinya. Apapun, nampaknya 
kaum Grey tidak memiliki banyak 
kendali atas kode genetik dari hasil 
perkawinan silang yang diciptakan. 
Oleh karena itu, pengkloningan dari 
hasil cloning menimbulkan suatu dilema 
yang berat bagi spesies yang 
bergantung pada pengkloningan 
sebagai suatu metoda untuk bertahan 
hidup. Cara mereka berkembang biak 
adalah juga metoda dari kematian 
mereka sebagai satu spesies. 

Meskipun demikian, adalah 
mungkin, dengan teknik-teknik ilmu 
genetik bahwa kaum Grey nampaknya 
memiliki, atau menanamkan DNA hidup 
atau materi genetika lainnya, 
dimodifikasi dengan sesuai, ke dalam 
generasi berikut mereka sendiri, 
dengan begitu menciptakan hasil 
perkawinan silang dan lainnya yang 
sangat mirip dengan mereka yang 
sering dilaporkan oleh korban-korban 
penculikan. Walaupun ada orang yang 
akan mengatakan bahwa apabila 
mereka mempunyai teknologi untuk 
melakukan semua itu, mengapa tidak 
menciptakan materi genetik yang 


INFO-UFO 


14 


Nomor 08 




mereka perlukan dan memperbaiki kode 
genetik mereka sendiri tanpa menculik 
manusia untuk mencapai maksud ter¬ 
sebut? Jawabannya sangat sederhana, 
dan merupakan masalah keuangan: 
Cara tersebut jauh lebih murah, hemat 
energi dan hemat waktu, untuk 
‘mengumpulkan’ DNA yang diperlu¬ 
kan, daripada menciptakan materi 
genetik sendiri. Mengapa menghabis¬ 
kan energi dan waktu membangun 
pabrik-pabrik, menetapkan kode-kode 
yang murni, sekaligus mencari sebuah 
sumber bahan baku untuk penciptaan 
molekul duplikat, dan kemudian 
merekonstruksi sebuah molekul utuh, 
yang berfungsi, apabila ada sebuah 
planet dengan enam miliar manusia 
yang dapat melakukan pekerjaan itu 
sendiri, secara alami ? Lokasi strategis 
pangkalan-pangkalan rahasia dapat 
membuat ini jauh lebih menguntungkan 
secara ekonomis, tetapi bahkan sebuah 
kebudayaan yang memiliki kemampuan- 
FTL, melakukan perjalanan dari sebuah 
bintang yang jauh, akan menghemat 
waktu dan energi dibandingkan 
dengan usaha yang besar untuk 
menciptakan sebuah molekul tiruan 
dari nol. Oleh karena itu, teori ini tidak 
akan hanya menjelaskan penculikan- 
penculikan dewasa ini, tetapi juga 
sekaligus kunjungan-kunjungan di 
masa yang telah lalu, berhubungan 
dengan asumsi bahwa penculikan- 
penculikan itu bertujuan untuk 
mengumpulkan DNA dan materi 
genetik lainnya untuk ditanamkan ke 
dalam kode genetik mereka sendiri. 

Alasan pengambilan keputusan ini 
berasal dari analisis bahwa penculikan- 
penculikan sedang berlangsung: 
Apabila kaum Grey mempunyai 
pengetahuan perekayasaan genetik 
yang modern yang mereka gunakan 
secara aktif untuk memperluas apa 
yang mereka perlihatkan, maka akan 
menjadi masuk akal bahwa mereka akan 
mampu memperbaiki kesalahan- 
kesalahan dalam kode genetik seperti 
yang ditampakkan mereka. Hal ini 
berlawanan dengan fakta bahwa 
penculikan-penculikan sedang 
berlangsung, dan hipotesis-hipotesis 
lainnya harus dibuat untuk menjelaskan 
penyimpangan dari apa yang 
diharapkan. 


Satu penjelasan yang mungkin 
adalah bahwa kaum Grey tidak 
melakukan perekayasaan genetik itu 
sendiri, tetapi bahwa sistem tersebut 
benar-benar bersifat otomatis, dengan 
atau tanpa seorang pengawas. Dengan 
cara ini, perekayasaan genetik terlibat 
dalam menggabungkan kedua macam 
kode genetik akan disimpan dalam 
sebuah komputer dengan jenis tertentu, 
dan akan menciptakan sebuah embrio 
hasil kawin silang antara sel telur dan 
sperma manusia, dengan tambahan 
materi genetik kaum Grey yang 
dimodikifasi dengan sesuai supaya 
cocok dengan DNA manusia Bumi. 
Satu metoda yang mungkin, yang akan 
menjelaskan pengambilan baik sperma 
dan sel telur, adalah skenario berikut 


ini: Sel telur hanya dimodifikasi sedikit 
sekali, untuk memastikan tidak adanya 
masalah ketidakcocokan dengan 
rangkaian kode genetik yang baru. 
Kemudian DNA dari sperma manusia 
dipindahkan, dan digantikan dengan 
materi genetik kaum Grey yang 
dimodifikasi untuk saling bereaksi 
dengan sesuai. Lalu sperma dibiarkan 
bersatu dengan sel telur, 
‘menggabungkan’ dua pola gen, dan 
apabila kode tersebut sesuai, embrio 
yang dihasilkan tumbuh dan membelah 
diri. Pada suatu waktu tertentu, 
pertumbuhan embrio akan dihentikan, 
dengan pembekuan atau dengan cara- 
cara lainnya, untuk disimpan, dan 
ditanamkan ke dalam manusia wanita 
untuk perkembangan yang lebih lanjut 



Sebuah ilustrasi saat UFO melakukan penculikan terhadap manusia yang 
sedang dalam perjalanan mengendarai mobil. 


Nomor 08 


15 


INFO-UFO 





Pengalaman mengerikan diculik alien. 


kapanpun memungkinkan. Skenario ini 
akan menghindari ‘lubang’ yang 
nampak dalam teori, dan akan 
menjelaskan mengapa kaum Grey 
seperti memiliki teknologi perekayasaan 
genetik yang maju untuk mereka 
gunakan, tetapi tidak mampu untuk 
memperbaiki kesalahan-kesalahan 
dalam kode genetik mereka, ataupun 
membuat variasi kode mereka sendiri 
melalui cara seperti itu. Mereka telah 
kehilangan pengetahuan tersebut pada 
suatu waktu di masa yang telah lampau, 
atau hanya menggunakan pengetahuan 
yang diberikan oleh kebudayaan lain 
kepada mereka, tanpa mengerti apa 
sebetulnya yang sedang terjadi. 

Penampilan Fisik: 

Bukti lain berasal dari laporan- 
laporan korban penculikan mengenai 
penampilan fisik kaum Grey. Menurut 
korban-korban penculikan dan pelapor 
pemerintah tertentu, bentuk fisik kaum 
Grey dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Tinggi rata-rata 4 kaki sampai 4 kaki 6 
inci untuk ‘dokter-dokter’, atau para 
pemimpin penculikan, dan 3 kaki sampai 
3 kaki 6 inci untuk para pekerja atau 
‘lebah jantan’, dengan bentuk 
keseluruhan seperti manusia. Warna 
kulit mereka antara abu-abu terang 
sampai abu-abu gelap dan kelihatannya 
tidak memiliki pori-pori. Kepalanya 
berukuran proporsional dan merupakan 
sebuah bentuk segitiga terbalik dengan 
permukaan vertikal. Daerah tengkorak 
besar dan bundar, dan mata yang besar 


serta condong ke arah sisi tengkorak. 
Lengan dan kaki terlihat sangat kurus, 
dengan sebuah leher yang sepertinya 
terlalu kurus untuk mendukung berat 
kepala. Tidak ada alat kelamin, ataupun 
tonjolan tulang panggul yang terlihat 
di balik pakaian. Laporan-laporan ini 
nampaknya menunjuk pada 
kesimpulan yang sama: Kaum Grey 
adalah keledai yang steril, tanpa organ- 
organ seksual. Penggambaran tubuh 
kaum Grey menerangkan persamaan 
mereka: tubuh-tubuh yang sangat mirip, 
dengan hanya perubahan-perubahan 
sedikit dalam ukuran, dan perbedaan- 
perbedaan model yang teramati pada 
kepala mereka. Meskipun demikian, 
bahkan tanpa organ-organ seksual 
sekalipun, nampaknya Grey memiliki 
penggolongan jenis kelamin, dan tidak 
netral begitu saja. Walaupun begitu, 
penggolongan jenis kelamin tersebut, 
nampak benar-benar ditentukan oleh 
pikiran, dengan tubuh-tubuh yang 
hampir sama. Para korban penculikan 
melaporkan bahwa sebagian dari kaum 
Grey ‘terasa’ atau ‘kelihatan’ feminin, 
sedangkan yang lainnya sangat 


maskulin. Nampaknya ini menunjuk 
pada pembedaan kelamin, yang 
dihilangkan secara fisik, hanya 
meninggalkan pola mental untuk 
menunjukkan perbedaan antara pria 
dan perempuan dalam infrastruktrur 
sosial kaum Grey. Harus juga 
diperhatikan bahwa Grey perempuan 
sangat jarang terlihat, dan dilaporkan 
steril serta tidak mampu melahirkan 
keturunan. Prianya adalah yang paling 
sering diamati, dan pengambilan 
kesimpulan yang sederhana akan 
memperlihatkan bahwa ada satu 
skenario yang mungkin: perempuan 
Grey jumlahnya sedikit, dan pasti 
diasingkan karena beberapa alasan, 
mungkin untuk mencegah kehilangan 
mereka atau tempat kumpulan genetik. 
Tetapi, karena kaum Grey tidak dapat 
berkembang biak secara alami, karena 
tidak adanya organ-organ seksual, 
metoda-metoda buatan harus 
dimasukkan ke dalam masyarakat 
mereka dalam skala yang sangat besar, 
apabila tidak hanya besar, untuk 
mencegah kematian mereka sebagai 
suatu spesies. 


GRAHA PENA 



Kantor Pemasaran: 

Gedung Graha Pena 

Jl. A. Yani 88 Surabaya 60234 
t'"” Telp. (031) 828-7999 Fax. (031) 829-1999 
E-mail : grahapena@jawapos.co.id 


INFO-UFO 


16 


Nomor 08 




I t r a Dimensi 

Alien dan Kehidupan Manusia (8) 

TENTARA LANGIT 


K ejadian pada jaman dahulu kala, 
tercatat dalam berbagai 
prasasti dan tulisan di dinding. 
Di daerah Timur Tengah dan Afrika, 
terdapat sebuah kebudayaan yang 
tergolong maju di masa itu. Di sekitar 
sungai Efrat dan Tigris berdiri kerajaan 
Sumeria dan Babilonia. Sementara di 
Afrika Utara ada kerajaan Mesir dan di 
daerah timur tengah ada bangsa Yahudi 
yang kemudian membuat kerajaannya 
di daerah Kanaan. 

Sejarah mencatat bahwa bangsa- 
bangsa di daerah tersebut mempunyai 
sistem keagamaan politeisme, yakni 
menyembah banyak tuhan atau dewa- 
dewa/dewi. Misalnya untuk bangsa 
Mesir, dikenal Dewa Amon-Ra sebagai 
dewa tertinggi. Dewa lainnya seperti 
Anubis, digambarkan memiliki wajah 
serigala. 

Pada masa itu, praktek 
penyembahan dewa-dewa banyak 
dilakukan dan dianggap sebagai 
menyembah berhala. Ada yang 
menyembah dewa Baal, dewa matahari, 
dewa bulan, dan rasi-rasi bintang 
termasuk mereka menyembah segenap 
tentara langit. (2Raj 23:5) 

Beberapa nama dewa yang tercatat 
dalam Alkitab (Perjanjian Lama) dan 
disembah waktu itu: 

• Asytoret, dewa 

sembahan orang Sidon (2Raj 23:12) 

• Kamos, dewa sembahan Moab (2Raj 
23:12) 

• Milkon, dewa sembahan orang 
Amon (2Raj 23:12) dan orang Gad 
(Yer49:l) 

•Dewa Bel (Yes 46:1) disembah di 
Babel (Babilonia) (Yer 51:44) 

• Dewa Nebo (Yes 46:1) 

•Dewa Gad (Yes 65:11) 

• Dewa Meni (Yes 65:11) 

• Dewa Asyera (2Raj 21:3) 

• Dewa Amon dari Tebe (Yer 46:25) 

• Betel, dewa kepercayaan orang 
Israel (Yer 48:13). 


• Dewa Tamus. (Yeh 8:14) 

•Kewan, dewa bintang yang 

disembah orang Israel (Amos 5:26) 

• Dewa Molokh dan bintang dewa 

Refan (Kis 7:43) 

Pertanyaannya, apakah dewa-dewa 
itu hanya figur yang dibuat oleh 
manusia dalam rangka menyembah 
yang lebih berkuasa atas manusia, 
ataukah para dewa itu sebenarnya 
benar-benar ada? Apakah dewa-dewa 
yang disebut itu sebenarnya tidak ada? 
Ataukah mereka (para dewa itu) dahulu 
pernah menampakan diri kepada 
manusia dan bertindak seakan-akan 
mereka adalah penguasa yang harus 
disembah, di mana manusia harus 
memberi persembahan kepada mereka 
dengan imbalan keamanan dan 
keselamatan. Paling tidak mungkin mirip 
praktek mafia yang minta upeti untuk 
jaminan keselamatan. 

Pada waktu itu, orang Israel 
dianggap menyembah satu Tuhan, atau 


mereka merupakan bangsa yang 
monoteisme. Walau dalam studi 
antropologi dan sejarah menunjukkan 
bahwa nampaknya orang Israel ini 
menyembah beberapa bentuk Tuhan, 
misalnya ada yang disebut dengan 
Allah Abraham, ada juga yang disebut 
dengan Allah Ishak, dan ada juga yang 
disebut dengan nama Allah Yakub. 
Namun kebanyakan orang 
menganggap Allah yang disembah oleh 
Abraham, Ishak dan Yakub, termasuk 
yang bertemu dengan nabi Musa adalah 
sama. Allah yang bertemu dengan nabi 
Musa disebut dengan YHWH (atau 
sering disebut dengan Yahweh). 

Kita tidak tahu secara pasti, apakah 
Allah yang disembah oleh orang Israel, 
yaitu Yahweh ini, adalah Allah satu- 
satunya yang Maha Kuasa, ataukah 
sebenarnya tidak berbeda dengan 
dewa-dewa lain yang disembah oleh 
bangsa lain di masa itu. Sebuah ayat 
nampaknya menunjukkan bahwa 



Nomor 08 


17 


INFO-UFO 






keberadaan dewa-dewa lain itu bisa 
dianggap ada, yaitu dalam Yeremia 
46:25: 

TUHAN semesta alam, Allah Israel, 
berfirman: “Sesungguhnya, Aku 
mendatangkan hukuman atas dewa 
Amon dari Tebe, atas Firaun beserta 
Mesir, dewa-dewanya dan raja- 
rajanya, yakni atas Firaun beserta 
orang-orang yang percaya 
kepadanya. 

Bila dipikir secara logika, kalau Allah 
Israel bisa mendatangkan hukuman atas 
dewa Amon dari Tebe, berarti dewa 
Amon itu benar-benar ada. Bukankah 
tidak mungkin memberi hukuman 
kepada sesuatu yang tidak ada? 

Pertanyaannya, siapakah dewa- 
dewa yang disembah oleh bangsa- 
bangsa yang ada di masa itu? Dari 
manakah mereka datang? Pada 
umumnya para dewa selalu dikatakan 
bahwa mereka datang dari langit. 
Apakah mereka datang dari bintang 
atau planet lain? 

Nampaknya, selain dewa-dewa 
yang disebutkan itu, ada juga suatu 
makhluk atau kesatuan yang juga 
disembah oleh kebanyakan orang yang 
hidup di masa itu, yaitu yang disebut 
dengan tentara langit. Tentara langit 
atau dalam bahasa Inggris (sebutan 
yang dipakai dalam Alkitab berbahasa 
Inggris) adalah hostofheaven. Bahkan 
orang Israel-pun pernah tercatat 
menyembah tentara langit ini. 

Ia mendirikan kembali bukit-bukit 
pengorbanan yang telah 
dimusnahkan oleh Hizkia, ayahnya; 
ia membangun mezbah-mezbah untuk 
Baal, membuat patung Asyera seperti 
yang dilakukan Ahab, raja Israel, dan 
sujud menyembah kepada segenap 
tentara langit dan beribadah 
kepadanya. (2RAJ 21:3) 

Siapakah Tentara Langit itu? 

BAAL dan ASYERA 

Dalam Perjanjian Lama nampaknya 
tak ada informasi secara khusus tentang 
Tentara Langit. Namun yang dimaksud 
sebagai tentara langit nampaknya jelas 
adalah suatu person atau makhluk. 
Tentara langit bukan melambangkan 
aneka benda langit yang dapat dilihat, 
seperti matahari, bulan dan bintang, 


melainkan adalah suatu bentuk Alien 
Life Form (ALF), di mana mereka 
(tentara langit) adalah makhluk hidup 
yang juga harus menyembah Allah. 

“Hanya Engkau adalah TUHAN! 
Engkau telah menjadikan langit, ya 
langit segala langit dengan segala 
bala tentaranya, dan bumi dengan 
segala yang ada di atasnya, dan laut 
dengan segala yang ada di dalamnya. 
Engkau memberi hidup kepada 
semuanya itu dan bala tentara langit 
sujud menyembah kepadaMu. 
(Nehemia 9:6) 

Jelas di sini diungkapkan bahwa 
tentara langit adalah makhluk hidup 
yang diciptakan juga oleh Allah dan 
harus sujud menyembah Allah pula. 
Namun dalam prakteknya, ternyata 
tentara langit ini berupaya untuk 
berkuasa atas manusia dan ingin 
disembah oleh manusia. 

Praktek penyembahan terhadap 
tentara langit banyak diungkapkan 
dalam kitab Perjanjian Lama. Dan 
Allah orang Israel (Yhwh) secara 
khusus melarang orang israel 
untuk menyembah kepada Tentara 
Langit. 

. dan juga supaya jangan 

engkau mengarahkan matamu ke 
langit, sehingga apabila engkau 
melihat matahari, bulan dan bintang, 
segenap tentara langit, engkau 
disesatkan untuk sujud menyembah 
dan beribadah kepada sekaliannya 
itu, yang justru diberikan TUHAN, 
Aliahmu, kepada segala bangsa di 
seluruh kolong langit sebagai bagian 
mereka.... (Ulangan 
4:19) 

...dan yang 
pergi 
beribadah 
kepada allah 
lain dan sujud 
menyembah 
kepadanya, atau 
kepada matahari atau 
bulan atau segenap 
tentara langit, hal yang 
telah Kularang itu... 

(Ulangan 17:3) 

Siapakah tentara langit 
itu? Adakah nama mereka 
tercatat dalam Perjanjian 
Lama? Praktek penyembahan 


kepada tentara langit juga dilakukan 
oleh orang-orang Israel di jaman 
dahulu. Salah satunya, mungkin, 
bernama Asyera dan Baal. Walau 
demikian, belum tentu juga bahwa 
Asyera ini adalah salah satu dari 
Tentara Langit, karena mungkin saja 
selain tentara langit ada juga dewa lain 
yang disembah oleh orang Israel yakni 
yang disebut dengan Asyera dan Baal. 

Mereka telah meninggalkan 
segala perintah TUHAN, Allah 
mereka, dan telah membuat dua anak 
lembu tuangan; juga mereka membuat 
patung Asyera, sujud menyembah 
kepada segenap tentara langit dan 
beribadah kepada Baal. (2Raja-Raja 
17:16) 



Anubis, salah satu dewa di Mesir 


INFO-UFO 


Nomor 08 





Makhluk naga (alien draco?) mencari pengikut di antara manusia. 


Ia mendirikan kembali bukit-bukit 
pengorbanan yang telah 
dimusnahkan oleh Hizkia, ayahnya; 
ia membangun mezbah-mezbah untuk 
Baal, membuat patung Asyera seperti 
yang dilakukan Ahab, raja Israel, dan 
sujud menyembah kepada segenap 
tentara langit dan beribadah 
kepadanya. (2Raja-Raja 21:3) 

Menurut mitologi bangsa Kanaan 
dan Israel, Baal adalah dewa hujan, 
putra dari El. Baal mengalahkan dewa 
laut Yam dan membangun untuk dirinya 
sebuah kuil di bukit Saphon. Baal 
kemudian menyatakan dirinya tidak lagi 
berada di bawah kekuasaan Mot, dewa 
kematian. Sementara itu Asyera (atau 
dalam bahasa Inggris: Asherah) adalah 
figur dewi (wanita) dan sering disebut 
sebagai “In Wisdom the Mistress of 
the Gods” dan “Creator of the Gods” 
Mungkin sekali dalam mitologi Yunani, 
Asyera ini bisa disamakan dengan Hera. 
Nampaknya ada kemiripan lafal antara 
Asherah dengan Hera. Patung Asyera 
ini sering ada di kuil pemujaan dewa 
Baal, antara lain di Ras Shamrah. 
Asherah atau Asheroth memang 
seringkali berkaitan dengan Baal. 
Asyera juga merupakan dewi 
kesuburan. 

Uniknya, penyembahan terhadap 
tentara langit juga dilangsungkan 


bersamaan dengan penyembahan 
orang Israel kepada Tuhan mereka, 
Yhwh. Dalam 2Raja-Raja 21:5 tertulis: 
Dan ia mendirikan juga mezbah- 
mezbah bagi segenap tentara langit 
di kedua pelataran rumah TUHAN. 

Pada masa itu (pada jaman imam 


besar Hilkia), orang Israel (dan 
bangsa Kanaan) umumnya 
menyembah dewa Baal, Asyera, dewa 
matahari, dewa bulan, persembahan 
untuk rasi-rasi bintang dan untuk 
segenap tentara langit. (2Raja-Raja 
23:4-5) 

Dalam beberapa teks perjanjian 
lama, nama dewa Baal, Asyera sering 
disebut bersama-sama dengan tentara 
langit. Misalnya pada 2Tawarikh 33:3 : 
Ia mendirikan kembali bukit-bukit 
pengorbanan yang telah dirobohkan 
oleh Hizkia, ayahnya; ia membangun 
mezbah-mezbah untuk para Baal, 
membuat patung-patung Asyera dan 
sujud menyembah kepada segenap 
tentara langit dan beribadah 
kepadanya. 

Tentang jumlahnya, nampaknya 
tentara langit ini cukup banyak. Artinya 
bukan hanya terdiri dari satu atau dua 
oknum saja. Hal ini diungkap di Kitab 
Yeremia 33:22: 

“Seperti tentara langit tidak 
terbilang dan seperti pasir laut tidak 
tertakar, demikianlah Aku akan 
membuat banyak keturunan 
hambaKu Daud dan orang-orang 
Lewi yang melayani Aku . 99 
(bersambung) 


/T 


Akses Internet Termudah, Cepat 
dan Ada Dimana-mana 

Termudah aksesnya karena tanpa berlangganan dan tagihannya 
disatukan melalui tagihan telepon. Cepat mendapatkan konektivitas 
dengan kecepatan modem 56 Kbps. Dimana-mana, bisa diakses di 
141 kota dengan nomor sama 

0809 8 9999 



lebih dari cepat... 



INSTAN! 





sudah termasuk akses internet dan pulsa telepon 

Username: telkomnet@instan Password: telkom 
www.plasa.com 


Nomor 08 


19 


INFO-UFO 





































Indoni 

flian K 

[< Files 

Ku-jritHiiid -3vt£hii BE - A-UFO 

1 


BETA-UFO adalah organisasi pengamat UFO di Indonesia yang 
berusaha mendata penampakan UFO di Indonesia. BETA-UFO 
mengharapkan agar masyarakat yang pernah mempunyai 
pengalaman dengan UFO bisa melaporkannya ke BETA-UFO. 

http://www.geocities.com/indoufo/ 


UFO di Palembang, 7 April 1953 

Pada tanggal 7 April 1953 tiga orang penduduk kota 
Palembang melaporkan bahwa mereka telah menyaksikan 
sebuah benda aneh yang tampak lebih besar dari pada bulan 
purnama pada pukul 20.00 malam. Benda aneh itu menuju 
dari arah tenggara ke barat laut, dan mempunyai bentuk bulat 
telur seperti sebuah piring yang dilihat dari samping. 
Warnanya adalah putih kebiru-biruan seperti sebuah benda 
yang berpijar karena suhu yang amat tinggi, sedang tepinya 
agak kabur. Di sepanjang tepi belakangnya keluarlah api 
buang yang berwarna putih dan biru, yang menyerupai lidah 
api pada sebuah alat pembakar Bunsen. Haluan terbangnya 
adalah lurus, sedang ia tidak berbunyi sama sekali. Benda 
itu tampak selama 5 detik. Benda aneh itu juga disaksikan 
oleh seorang perwira pengaman lalulintas udara, Letnan 
Udara Abby, dari pangkalan angkatan udara Talang Betutu. 
(Informasi dari buku “Menyingkap Rahasia Piring 
Terbang” karangan J. Salatun, halaman 172.) 

Curug, Tangerang, 20 September 1959 

Minggu tanggal 20 September 1959 jam 2 malam seorang 
petugas polisi penjaga lapangan terbang Curug, dekat 
Tangerang yang bernama Unan menyaksikan sebuah benda 
mirip kelapa yang bergerak ke Utara, berwarna keputih- 
putihan dan berbunyi mendengung. Pada waktu yang 
bersamaan sebuah patroli piket MBAU yang berkendaraan 
GAZ jeep menyaksikan benda itu dari kota Jakarta. SMU 
Hakim yang memimpin patroli itu menerangkan: “Kami sedang 
menuju ke Barat di Jl. Sultan Agung ketika benda itu tampak 
semula di langit kiri atas didepan kita. Kami mengira semula 
adalah pesawat terbang karena warnanya perak pucat seperti 
aluminium. Tetapi saya segera sadar bahwa hal itu tak 
mungkin, karena benda tadi mengambang dan bentuknya 
seperti cakram. Kami belum sempat merasa heran lebih lama 
lagi, ketika benda itu tiba-tiba memancarkan sinar putih yang 
amat terang dan seketika itu ia meluncur ke arah utara agak 
barat laut. Sinarnya yang menyerupai neon begitu terang 
sehingga aspal jalan tampak mengkilau dan alam menjadi 
terang dan benda-benda mempunyai bayangan di tanah. 
Kami merasa takut ketika ia bersinar dengan amat tiba-tiba 
karena kami menyangka ia akan meledak.” 

Jakarta, 1962 

Marsekal Muda (Purn) TNI AU Jacob Salatun 
menyatakan bahwa ia telah beberapa kali melihat UFO. Salah 
satunya, suatu sore pada tahun 1962 ia pernah menyaksikan 
benda terbang yang melakukan demonstrasi zig-zag di 
daerah Menteng, Jakarta dengan memancarkan cahaya biru. 
Lalu ia menghubungi lapangan udara, menanyakan apakah 


ada pesawat yang sedang melakukan demonstrasi. Ia juga 
menelepon Kemayoran dan kantor angin, untuk mengetahui 
apakah mereka melepaskan balon udara. Jawaban-jawaban 
semua negatif. (Sumber: Sinar Harapan, 12 Juli 1979) 

Ujung Pandang, 1978 

Informasi tentang UFO di Ujung Pandang. 
Diperoleh dari Surat Pembaca majalah Tempo, tanggal 3 
Maret 1979. Laporannya adalah sebagai berikut: Saya 
seorang surveyor, bernama Muchlis Hakim, bekerja di Mining 
Dept. PT. Inco Soroako. Tanggal 13 Desember 1978, tengah 
melakukan survey bersama 4 orang pembantu saya di 
lapangan, secara kebetulan pada jam 11.30 kami melihat 
suatu benda di angkasa - yang dengan mata telanjang berupa 
suatu titik yang bergerak. Langsung saja saya melakukan 
pengamatan dengan alat theodolith RDS No. 181402. Melalui 
theodolit ini benda langit tersebut jelas sekali terlihat sedang 
bergerak dengan arah Timur-Barat. Berwarna putih pijar 
seperti mutiara, dengan bentuk badan seperti bumerang 
(seperti bulan sabit). Jenis pesawat apa yang telah saya 
lihat itu. Piring Terbang? Pengamatan saya lakukan selama 
satu jam (11.30 - 12.30 siang Waktu Indonesia tengah). 

Cileduk, Kebayoran Lama, Jakarta, April 1991 

Suatu pagi di bulan puasa tahun 1991, yaitu sekitar bulan 
April, pukul 05.25, seorang wartawan bernama MTA. 
Auskary bersama 3 saksi lainnya melihat ‘bintang’ aneh di 
langit kawasan Cileduk, Kebayoran Lama. Benda tersebut 
bergerak stabil dari arah barat daya menuju timur laut. Tak 
sampai 5 menit, benda itu melesat terbang semakin tinggi 
dan hilang di keremangan subuh. Ternyata 6 hari kemudian 
di tempat dan waktu yang sama, ‘bintang’ itu muncul kembali 
dengan arah datang dan pergi yang sama. Kali ini 
perbedaannya bahwa benda itu berkelap-kelip seperti 
kunang-kunang setiap 2 detik sehingga menimbulkan kesan 
aneh. Yang berkelap-kelip adalah seluruh tubuhnya, bukan 
sebagian. Sinarnya sama sekali mirip bintang dan disaksikan 
oleh 2 orang saksi. (Sumber: Warnasari, Juli 1992) 

Bali, 16 Juli 1992 

Made Widnyana, seorang karyawan Perum Angkasa 
Pura, pernah menyaksikan UFO tanggal 16 Juli 1992 pukul 
02.00 WITA. Waktu itu karyawan yang tinggal di Jl. Baucau, 
Kompleks Perumahan Bandara Ngurah Rai itu terbangun 
setelah mendengar suara keras di samping rumahnya. Setelah 
dilihat keluar ternyata pesawat itu bukanlah pesawat biasa, 
karena bentuknya lonjong dan kecepatan perginya sangat 
tinggi. Setelah ditanyakan ke bagian radar, UFO itu tidak 
terdeteksi. (Sumber: Surya, 2 September 1992) 


INFO-UFO 


20 


Nomor 08 







ncounter 



Perjumpaan Pilot dengan UFO 

Saat pilot sedang terbang di udara, tak jarang mereka menjumpai sesuatu yang aneh, 
termasuk melihat benda terbang tak dikenal atau UFO. Apa yang harus dilakukan jika 
para pilot itu bertemu dengan UFO? 


P ada tahun 1954 para pilot sipil 
Amerika merasa gusar takala CIA 
dan United Air Force memerin¬ 
tahkan mereka untuk melaporkan setiap 
perjumpaan mereka dengan UFO 
dengan laporan gaya militer. 

Sebelum perintah tersebut 
dikeluaran, para pilot tersebut selalu 
melaporkan UFO yang mereka lihat atau 
jumpai setelah mereka mendarat. 
Namun sekarang Angkatan Udara AS 
memerintahkan para pilot tadi untuk 
melaporkan adanya UFO melalui radio 
langsung dari pesawat mereka mereka 
ke markas Besar MATS di Washington 
atau pangkalan udara terdekat. 

Mereka juga memerintahkan para 
pilot sipil itu untuk tidak membiarkan 
apa yang mereka lihat dengan orang 
lain atau memberikan keterangan 


kepada pers. 

Satu bulan semenjak perintah 
dikeluarkan, ada lagi peraturan yang 
diberlakukan untuk para pilot sipil, 
yang tadinya hanya berlaku untuk pilot- 
pilot Angkatan Udara. Peraturan terkait 
itu isinya antara lain: melarang para 
pilot Angkatan Udara untuk “membuka 
rahasia” tentang UFO dengan ancaman 
10 tahun penjara dan denda sebesar US 
$ 10.000 (sekitar 17 juta). 

Ini berarti, kini para pilot 
penerangan sipil maupun militer 
menghadapi ancaman hukuman yang 
sama. Bisa dimengerti kalaupun pilot 
tersebut menjdi berang. Sebuah surat 
protes yang ditandatangani oleh 450 
orang pilot dilayangkan, dan 50 orang 
diantara penandatanganan surat protes 
itu, yang mempunyai masa kerja rata- 


rata diatas 15 tahun mengatakan dalam 
sebuah pertemuan, sensor itu ‘sangat 
menggelikan’ 

Semua pilot mengerti bahwa 
larangan itu merupakan bagian dari 
upaya untuk menutupi fakta, karena 
setiap orang dari mereka telah melihat 
UFO dengan mata kepala mereka 
sendiri. 

Beberapa diantara mereka telah 
melihat UFO berkali-kali. Diungkapkan 
oleh mereka bahwa setiap malam rata- 
rata dilaporkan lima sampai sepuluh 
peristiwa perjumpaan dengan UFO 
oleh pesawat komersial Amerika, belum 
termasuk peristiwa yang terjadi di 
bagian lain bumi ini. 

Mereka juga menyatakan bahwa 
sudah merupakan hal yang biasa dan 
rutin bagi mereka untuk meng- 



Nomor 08 


INFO-UFO 













Banyak pengalaman pilot sipil melihat UFO yang dirahasiakan. 


instruksikan agar para penumpang 
memakai sabuk pengaman bila ada UFO 
yang terbang mendekat. 

Beberapa laporan tentang UFO 
yang berasal dari pilot-pilot sipil 
bahkan sama spektakularnya dengan 
rekan-rekan mereka di Angkatan Udara, 
sampai ke hal-hal yang paling 
mendetail sekalipun. 

Pada suatu pagi di bulan Juli 1948, 
dari dalam pesawat DC-3 milik maskapai 
penerbangan Eastem Airlines, Kapten 
Clarence Chiles dan co-pilotnya, John 
Whitted, melihat sebuah pesawat lain 
diatas pegunungan Montgomery, 
Alabama. Sebuah proyektil berbentuk 
cerutu melesat ke arah pesawat Dakota 


yang diawaki Chiles itu. 

Chiles segera membanting 
pesawatnya ke kiri untuk berkelit, dan 
setelah UFO itu lewat sejauh 200 yard ( 
180 meter), ia melihat dua deret lubang 
yang mengeluarkan cahaya yang 
sangat ganjil. Deretan lubang itu 
terletak di bagian samping benda aneh 
yang terbuat dari logam dan tak 
bersayap itu. 

“Bagian bawah benda itu 
mengeluarkan cahaya yang berwarna 
biru gelap disertai lidah api berwarna 
merah jingga sepanjang 15 yard ”, kata 
pilot itu selanjutnya. Benda tersebut 
berhenti setelah berada di samping 
pesawat Chiles, untuk kemudian 


melesat ke atas dengan mendadak dan 
dengan kecepatan yang sangat tinggi. 
Pada saat yang bersamaan, pesawat 
Dakota itu bergoncang hebat seolah- 
olah terkena ledakan. Selain Chiles, 
ternyata ada seorang penumpang yang 
tidak tidur pada saat peristiwa itu 
berlangsung, sehingga bisa 
menyaksikan “ Sederetan cahaya yang 
sangat terang “. 

Enam tahun kemudian, para 
penumpang dan awak pesawat 
stratocruiser Centaurius milik maskapai 
penerbangan Inggris B.O.A.C (British 
Overseas Airline System) mengalami 
peristiwa jumpa UFO secara lebih jelas 
dan gamblang, peristiwa itu terjadi 
pada tanggal 29 Juni 1954. Rute pesawat 
itu dari New York ke London melalui 
Shanon. 

Pada saat mereka mendekati Goose 
Bay (Teluk Angsa), Kapten James 
Howard melihat sebuah benda besar 
berwarna gelap muncul secara tiba-tiba 
dari gulungan awan, yang berjarak 6,5 
km. Benda yang dikelilingi oleh enam 
piring kecil itu terbang di sebelah kiri 
sejajar dengan pesawatnya. 

Howard mengirim berita radio ke 
Goose Bay, dan beberapa saat 
kemudian dua pesawat jet F-80 Sabre 
dari Angkatan Udara AS melesat ke 
angkasa. Peristiwa unik yang kemudian 
terjadi disaksikan oleh 11 orang awak 
pesawat dan 19 orang penumpang 
Stratocruiser tersebut, yang 
belakangan dituturkan oleh petugas 
penyelidik John Camell. 

John Carnell mengemukakan, 
“Setelah jaraknya tinggal 24 km lagi, 
salah seorang pilot pesawat tempur itu 
melaporkan via radio, bahwa dia juga 
melihat benda tak dikenal itu dan juga 
pesawat sipil di radarnya. Namun pada 
saat bersamaan enam piring kecil itu 
membentuk formasi berbaris dan 
memasuki pesawat induknya secara 
berurutan, untuk kemudian menghilang 
dalam sekejap mata.” 

Camell melukiskan induk UFO itu 
sebagai sebuah benda yang besar, 
yang selalu berubah-ubah bentuk. “ 
Mirip segerombolan lebah yang 
sedang terbang, tapi ini solid ”,katanya 
menegaskan. Formasi semacam ini 
dijumpai beberapa kali tahun itu, 
semuanya di wilayah AS dan Eropa, e 



Seorang pilot memberikan gambaran mengenai UFO yang dilihatnya. 


INFO-UFO 


22 


Nomor 08 




e r g a m 





Apa yang mungkin terjadi bila 
pesawat terbang bumi berhadapan 
dengan UFO ? 

Kisah berikut ini adalah salah satu 
peristiwa yang pernah terjadi..... 

Cerita disadur dari buku karya J. Sala+un. Gambar oleh Alfons Hendra+a 




Seorang petugas patroli jalan raya kota 
itu segera menghubungi pangkalan 
angkatan udara Godman 



Nomor 08 


INFO-UFO 























Aneh..5ekoli. 
Ada apa 
ini ? 


Pukul 13:45 di Menara Godman 


Pesawat apa itu...? 
Itukah yang disebut- 
sebut sebagai piring 
^ terbang?? 


Pengawas me 


INFO-UFO 



Nomor 08 





























































Pengawas menara Godman 
menjelaskan semuanya... 







Minta mereka 
memeriksa 
pesawat aneh itu 


Kapten Mantel I, 
coba anda periksa 
pesawat aneh 
tersebut...Roger 


Cr rkkk...Roger....Kami 
dari kesatuan "Air 
National Guard". Saya 
Mantel I, Thomas J 
Mantel I, kapten 
kesatuan....Roger 


Nomor 08 


25 


INFO-UFO 






















































Beberapa saat 
kemudian... 


Aku akan 
mengejarnya. 


Kami kehilangan 
Kapten...Kehabisan 
bahan bakar... 


Minta ijin 
kembali ..Roger 


INFO-UFO 


26 


Nomor 08 



























































Rekan Kapten MantelI tersebut 
mengulangi pencariannya meliputi 
daerah 100 mil (160 km) ke 
selatan dan sampai pada 
ketinggian 33000 kaki (10.540 m) 
tetapi tidak menemukan apa-apa... 


Sementara itu 



Nomor 08 


27 


INFO-UFO 



























































Esok harinya. 


Kasus dinyatakan 5AN6AT RAHASIA 


Tamat 


Nomor 08 




















j t l a n t i s 

Petunjuk Mengenai Atlantis 
Pada Tradisi-tradisi Dunia (2) 


Bangsa Yunani juga, sebagaimana 
banyak bangsa kuno, menyatakan 
berasal dari sebuah Paradis di seberang 
laut yang tidak lain adalah Atlantis itu 
sendiri. Plato menceritakan tentang 
sebuah sebuah ante-diluvian 
“Athens ” yang juga tenggelam dalam 
bencana alam Atlantis. Bencana alam 
ini memaksa bangsa Atlantis 
beremigrasi, mungkin ke India dan 
Mesir pada awalnya, dan belakangan 


ke wilayah Mediterania. Tradisi-tradisi 
dari bangsa Yunani ini didukung oleh 
tradisi-tradisi Hindu tentang Yavanas 
(“Yunani”,”Aria”) yang hidup di pulau 
Yava (Jawa) dan dengan yang selalu 
berperang dengan ras Dravida. 

Yavanas juga disebut Yonas , 
sebuah nama yang berhubungan 
dengan salah satu dari bangsa Ionia 
atau Yunani. Ini mungkin kasus di mana 
Yonas ini adalah sama dengan Oannes 


yang membentuk bangsa Babilonia, 
atau sebagai rakyat Aeneas (Oaeneas) 
dan Pahlawan-pahlawan lainnya dari 
bangsa-bangsa kuno. Akhirnya, kata 
ini diturunkan dari bahasa Sansekerta 
Yoni dan bahasa Dravida Ya-vanna , 
sebuah istilah tentang Ibu Agung dan 
lebih tepatnya Induk Alam. Ibu Agung 
{Dana, Danu) merupakan Dewi 
Danaans (=Danavas == Yunani) dan 
dari Tuatha de Danaan. Ibu Agung 
merupakan sebuah kiasan untuk 
Atlantis Bangsa Lemuria, dan Vagina 
Bumi melambangkan celah raksasa 
( Vadava-mukha ) yang menelan 
Atlantis, sebagaimana Shiwa dan 
raksasanya Phallus dilambangkan 
untuk gunung Atlas. 

Plato membicarakan Gadeiros , 
saudara kembar dari Atlas. Gadeiros 
menguasai atas salah satu dari sepuluh 
kerajaan bangsa Atlantis dan 
tampaknya memberontak melawan 
saudaranya dalam perang Atlantis. 
Gadeiros tidak lain adalah Hercules, 
dan kedua nama ini berarti “penggiring 
lembu”. Kiasan ini pada kesepuluh 
tugas Hercules, di mana Pahlawan itu 
membawa ternak Geryon dari pulau 
yang tenggelam Erytheria. Erytheria 
berarti “Tanah Matahari”. Dari sana 
bangsa Yunani sebenarnya datang, 
dibawa oleh Hercules menuju tanah 
baru yang menjanjikan, yaitu Yunani. 
“Ternak” yang dibawa oleh Hercules 
adalah rakyat Yunani. Dan pahlawan 
Yunani itu tidak lain adalah Si kembar 
dalam Hindu {Nakula dan Sadewa). 
Dua Dewa kembar ini juga merupakan 
pola dasar kembar yang sebenarnya, 
seperti Hercules dan Atlas, Castor dan 
Pollux , Ashvin bersaudara , dan lain- 
lain di setiap tempat. 

Indian dari rimba Amazon Brazilia - 
Tucanos,Desanas, Barasanas, dan 
sebagainya menyatakan berasal dari 
Paradis yang tenggelam, hancur karena 
banjir. Paradis ini mereka sebut dengan 
Yvymaraney (“Tanah Tanpa Setan” atau 



Atlantis hancur tenggelam ditelan laut. Apa penyebabnya? 


Nomor 08 


29 


INFO-UFO 















Sebuah gambaran kehidupan di jaman Atlantis. 


“Tanah Suci”), atau Emekho Patole 
(“Pusat Dunia”). Mereka mengakui 
datang dengan kapal yang tidak sama 
dengan Bahtera Nuh dan telah 
menyebrangi sebuah “Samudera 
Susu”(Z >/0 Alpikun Aihtalu ) yang 
berhubungan dengan nama yang sama 
dalam Hindu. Bangsa Hindu menyebut 
Paradis mereka dengan nama Shveta- 
Dvipa (“Tanah Suci”), dalam 
korespondensi erat dengan rekan 
mereka di Amerika. Dalam legenda- 
legenda mereka, bangsa Hindu juga 
menyatakan bahwa Samudera Susu 
yang merupakan tempat hancurnya dan 
tenggelamnya Paradis dalam perang 
antara Dewa melawan Iblis. Shveta- 
Dvipa, Paradis Bangsa Hindu, 
bertempat di Samudera Susu ( Dugha 
Samudra ), sebagaimana dalam 
dongeng Indian Amerika itu. “Susu” 
atau “Cream” ini sesungguhnya buih 
dari batu apung yang menutupi lautan 
Atlantis yang kemudian membuat tidak 
dapat dilayari, sebagaimana yang 
dilaporkan oleh Plato. Dongeng Hindu 
berjudul “Tong untuk Samudera Susu” 
melambangkan tenggelamnya Atlantis 
dalam banjir. Dalam kiasan ini Gunung 
Mandala (Meru) menggantikan gunung 
Atlas. Tutle {Kurma, avatar kedua 
Wisnu) yang mengendalikan bagian 
bawah air mewakili Atlantis yang 
tenggelam di Samudera Susu. Vasuki 
(atau Sesha , Sang Raja Para Naga), 
naga yang berperan sebagai tali, 
mewakili Atlas dalam avatar yang 
menyerupai ular. Dengan kata lain, 
cerita The Churning of the Ocean of 
Milk merupakan asal usul alam semesta, 
sebuah sajak yang menceritakan 
tentang kehancuran Paradis (Atlantis) 
dan Dunia yang lahir kembali dari 
bagian-bagian sebelumnya, yang rusak 
sebagai akibat dari perang antara Dewa 
dengan Iblis (Dewa dan Asura). 

Di atas seluruh dunia dari belantara 
Amazon sampai daratan Babilon, Mesir 
dan Timur dekat -kami menemukan 
kiasan-kiasan kerajaan-kerajaan emas 
yang tenggelam yang seringkah seperti 
Neraka. Neraka-neraka itu misalnya 
Kerajaan Kematian. Mereka, sebagian 
besar sering, wilayah-wilayah yang 
sangat tepat di mana nenek moyangnya 
yang mati tidak terpikirkan sama sekali, 
hidup abadi yang terus menerus. 


Seluruh tradisi-tradisi ini akhirnya 
diturunkan dari Atlantis-Eden, benua 
yang tenggelam oleh banjir dan hilang 
di Timur Jauh sejak jaman purba. 
Kerajaan-kerajaan emas itu sangat 
nyata dan tidak lain adalah Atlantis 
sendiri. Mereka terdiri dari, di antara 
yang lainnya, Suvarna-Dvipa (“Pulau 
emas”) dalam tradisi Hindu, Chyse 
Chernosesos (“Semenanjung Emas”) 
dalam tradisi Yunani, Aigea Poseidon , 
Aiaia Argonauts , Eldorado dalam 
tradisi Indian Amerika, Apsu atau 
“rumah Apsu” (Ezuap) dalam tradisi 
bangsa Babilonia, Vara (atau 
“benteng”) dalam tradisi Yima, 
Pahlawan Banjir dalam tradisi Persia 
dan sebagainya. Lebih dari sekedar 
legenda belaka, seluruh tradisi ini 
adalah benar, sejarah suci. Semua itu 
langsung berasal dari dongeng 
Atlantis. Dan sumber mereka adalah 
tradisi-tradisi Hindu sebagaimana yang 


dipaparkan dalam Mahabharata dan 
Ramayana. 

Menurut Cel. Braghine, yang 
menulis sebuah buku terkenal tentang 
Atlantis {Bayangan Atlantis , Northant 
- Amerika Serikat 1980), menyakini 
bahwa Indian Venezuela yang disebut 
Paria tinggal di sebuah wilayah yang 
disebut Atlan. Bangsa Paria tersebut 
berkulit putih dan memiliki tradisi- 
tradisi tentang sebuah bencana alam 
hebat yang telah merusak tanah 
asalnya. Ini adalah sebuah pulau atau 
benua yang besar di atas Samudera 
yang ditinggali oleh ras-ras Suci, yang 
tidak lain adalah Bangsa Atlantis. 
Toltec , yang merupakan pendahulu 
bangsa Maya, juga membicarakan 
tentang benua sejenis yang tenggelam 
yang mereka sebut Aztlan, sebagaimana 
yang kita diskusikan di atas. Nahault , 
Maya dan Aztec juga membicarakan 
tentang Pahlawan-pahlawan suci, yang 


INFO-UFO 


31 


|1 Nomor 08 
























berasal dari wilayah yang tenggelam 
itu, yang bernama Quetzalcoatl, 
Kukulkan, Gucumatz, Bochica, dan 
sebagainya. Nama-nama ini dalam lidah 
mereka berarti “Naga Berbulu”, sebuah 
istilah yang secara harfiah berarti itu 
adalah Naga yang kita temukan dalam 
legenda-legenda Dunia Kuno dari 
Timur Jauh. 

Dongeng tentang Yerusalem 
Surgawi yang diceritakan dalam Kitab 
Wahyu , berasal langsung dari tradisi 
Hindu tentang Lanka, ”Ratu 
Gelombang”. Lanka yang sejarahnya 
diceritakan dalam Ramayana , adalah 
pola dasar Atlantis-nya Plato, serta 
Troy-nya Homer. Lanka dibangun di 
atas sebuah Gunung yang Tinggi 
(Gunung Trikuta = Gunung Atlas atau 
Meru) dan dikatakan “Terbang di 
Udara, Menggores Perut Surga”. 
Dongeng-dongeng Hindu juga 
menceritakan tentang bagaimana 
Lanka, dengan “menara-menara dan 
dinding-dinding yang terbuat dari 
logam” dilemparkan dari Puncak 
Gunung Suci (Meru) oleh Angin Utara 
(Vayu ), dan dilemparkan ke ke dalam 
laut, di mana ia tenggelam bersama 
populasi di atasnya. Cukup menarik, 
dongeng yang sama, dengan Atlas 
menggantikan Lanka, ditemukan juga 
di Yunani. Atlas, seringkali 
diidentifikasi sebagai Hesperus , 
Bintang Malam, dilemparkan ke 
Samudera oleh Boreas , Angin Utara 
yang merupakan istilah Vayu dalam 
bahasa Yunani. Di sana Atlas 
tenggelam, tidak ditemukan lagi, 
sebagaimana yang terjadi dengan 
Lanka, tepatnya, dengan Atlantis. 

Legenda-legenda Hindu lainnya 
menceritakan tentang Agartha (atau 
Shambhalla ), Kerajaan dari Raja 
Dunia, menurut tradisi ini, dari 
Shambhalla lah gelombang Kalkin 
(“Satria Putih”) pada perang terakhir 
pada akhir masa itu. Kalkin, Satria Putih, 
memimpin bangsanya, Putra-putra 
Cahaya, memenangkan pertarungan 
melawan Anak-Anak Kegelapan. 
Dongeng Shambhalla ini merupakan 
pola dasar yang disalin oleh dongeng 
sejenis tentang Essene dan Yesus. 
Selain itu, sebagaimana Yerusalem dari 
Kitab Wahyu , dongeng Kalkin 
menggambarkan Kedatangan Yesus 
yang kedua. Banyak para ahli 


menghubungkan tradisi-tradisi tentang 
Agartha dan Shambhalla dengan 
Atlantis dan Yerusalem. Sebenarnya, 
Atlantis juga akan bangkit kembali di 
akhir masa (sekarang?) seperti yang 
digambarkan Kitab Wahyu bagi 
Yerusalem. Kemudian, akahkah Jaman 
Emas akan kembali ke dunia ini, untuk 
Atlantis yang merupakan Paradis yang 
sebenarnya yang hilang dalam waktu 
yang begitu lama? 

Tradisi-tradisi Celt sering 
membicarakan tentang “Pulau Para 
Singa”. Pulau misterius ini tampak 
dalam tradisi Hindu, seperti Saka- 
Dvipa atau Simhala-dvipa (“Pulau Para 
Singa”, dalam bahasa Sansekerta). 
Pulau Para Singa ini juga digambarkan 
dalam banyak tradisi lainnya. Dalam 
tradisi Celt, pulau Singa juga disebut 
Avalon. Nama Avalon ditafsirkan 
sebagai “Tanah Pohon Apel” dan 
“Pulau Para Singa”. Pulau-pulau 
surgawi ini juga disebut Lyonesse 
( Lyon-ys atau Pulau Singa) atau Llin 
///o?z(“Singa Danau), yang dikenal 
membanjiri dunia dengan air ketika 
meluap, yang menyebabkan banjir 
tersebut. 

“Pulau Singa” tersebut, tidak lain 
adalah Simhala-Dvipa (atau Serendip) 
dalam tradisi Hindu. Serendip benar- 
menar merupakan “Pulau Seres”(Seren- 
dip), yang sama dengan Taprobane 
(Sumatra). Seres merupakan 
Masyarakat Sutra. Mereka digambarkan 


sebagai kulit pirang, bermata biru, dan 
tinggi oleh Pliny, Solinus dan lainnya. 
Sebagaimana yang kami sebutkan di 
atas, Serendip adalah sama dengan 
Taprobane atau Sumatra, dan 
seharusnya tidak dibingungkan 
dengan Shrilanka ( Ceylon ). Kata 
“Singa”, di India, sama dengan 
“Pahlawan” ( Gadha atau Simha dalam 
bahasa Sansekerta, Singa dalam 
bahasa Dravida, dan sebagainya). Jadi 
nama Simhala-Dvipa bermakna “Pulau 
Para Pahlawan”. Dan “Para Pahlawan” 
kuno ini tidak lain adalah dari Atlantis, 
yang hancur karena banjir, 
sebagaimana yang disebutkan dalam 
Genesis (Bab 6). 

Beberapa pengarang kuno juga 
mengenal Serendip dengan Hawila 
dalam Bible, salah satu dari empat 
wilayah Eden. Wilayah Hawila (atau 
Hevila) terkenal dengan emasnya dan 
dikelilingi oleh sungai Phison. 
Joshepus, ahli sejarah Yahudi yang 
terkenal, mengidentifikasi Phison 
dengan sungai Gangga, yang 
menyatakan dengan tegas berlokasi di 
India.Bdellium dan Gemstones yang 
diproduksi di Hawila juga 
menunjukkan kebenaran lokasi yang 
sebenarnya di India. Geografis Paradis 
juga identik dengan wilayah India itu, 
dan yang merupakan dari India Selatan 
dan bertetangga dengan Burma. 
Karana itu, tampaknya bolehlah 
menyimpulkan bahwa Eden benar- 



Atlantis, apakah di sana merupakan Taman Eden (firdaus) yang hilang? 


Nomor 08 


31 


INFO-UFO 











benar berlokasi di India. Sebagaimana 
sebuah kenyataan “Eden” dan “India” 
adalah sinonim dan berasal dari sebuah 
radix Sansekerta ind( atau endh dan 
edhen , berarti “Api”. Eden adalah 
“Pulau Api” yang sangat terkenal 
dalam banyak dongeng-dongeng kuno. 
Pulau Api ini sangat sering 
diidentifikasi dengan Atlantis, dan 
Eden itu sendiri, sebagaimana dalam 
text yang termahsyur dari Ezekiel yang 
disebutkan di atas. Ia juga dikenal 
dengan “Pulau-pulau Atlantik”, seperti 
yang telah kita katakan, adalah benar- 
benar “Tujuh Pulau Bangsa Atlantis”. 
Pulau Api ini juga disebut “Brazil” atau 
“Ys Brazil oleh Celt dan Bangsa-bangsa 
Lainnya. Nama tersebut di kemudian 
hari digunakan oleh negara Brazil, 
setelah Amerika ditemukan. Tapi pulau 
Atlantik yang melegenda ini tampak 
dalam peta-peta abad pertengahan 
tentang wilayah Atlantik jauh sebelum 
penemuan Amerika oleh Columbus.. 
nama Brazil yang berasal dari sebuah 
kata asal kuno, bras , berarti “Api”, 
“Puntung Berapi”,”Bara Api”, menjadi 
“Pulau Api” yang melegenda dalam 
tradisi-tradisi kuno. 

Sungai Phison yang, dalam catatan 
Bible tentang Paradis, mencakup 
Hawila, berhubungan dengan Sungai 
Oceanus yang melingkari Hades, 
menurut Homer dan Hesiod. Ia juga 
mengingatkan tentang terusan 
melingkar yang, menurut Plato, 
melingkari keseluruhan Atlantis. 
Sebenarnya, beberapa sumber 
mengidentifikasi Sungai Oceanus 
dengan terusan melingkar disekiling 
Atlantis. Ide ini murni diambil dari 
Hindu Dvipas (pulau-pulau Paradis), 
yang sangat berkaitan. Terlebih lagi, 
pemikiran tentang sebuah sungai yang 
mengelilingi Paradis yang dikemudian 
hari, setelah kehancurannya, menjadi 


Kerajaan Kematian juga berasal dari 
India, terjadi dari masa vedic. Rig Veda 
dan tradisi-tradisi Hindu lainnya 
menceritakan tentang Vaotarani 
(“penutup”), sungai yang mengitari 
Paradis yang rusak oleh Asura. 
Sebagaimana dalam tradisi-tradisi 
tentang Atlantis yang dilaporkan oleh 
Plato atau Sumber-sumber lainnya, 
Vaitarani membentuk rintangan yang 
tidak dapat dilalui di sekeliling wilayah 
ini. 

Dalam Bible, sebuah legenda yang 
berhubungan dengan salah satu 
Avalon menceritakan Kadesh (Kadesh 
Barnea). Dalam Kadesh Barnea 
terdapat sebuah danau atau sumber air 
yang meluap dan membanjiri wilayah 
itu, merusak Paradis. Kadesh tidak lain 
adalah Cades atau Gades yang, dalam 
tradisi Phoenicia merupakan alias dari 
Atlantis. Kadesh ( Gades atau 
Gadeiros) juga adalah nama dari 
Hercules, di sini dikenal dengan 
saudara Hercules. Nama Gadeiros 
adalah sebuah Julukan Hercules yang 
berarti, sebagai nama dari Pahlawan itu, 
“Penggembala Sapi”. Ini merupakan 
sebuah terjemahan dalam bahasa 
Phoenicia dari nama Govinda 
(Khrisna ), Dewa terbesar dalam Hindu. 
Julukan tersebut untuk memperingati 
peranan Hercules sebagai “peng-gem- 
bala lembu” yang membawa bangsa 
Yunani pergi dari Atlantis, sebagaimana 
yang telah kami sebutkan di atas. 

Agatsya adalah salah satu yang 
paling sering diperingati dalam Hindu 
risshis. Dia adalah anak Varuna, 
sebagaimana Atlas adalah salah satu 
anak dari. Poseidon adalah Dewa 
Samudera bangsa Yunani, dan penemu 
Atlantis yang merupakan padanan 
Varuna, dewa Laut bangsa Hindu. 
Agatsya adalah Pahlawan besar dari 
Bangsa Dravida di India Selatan, 


sebagaimana Atlas yang merupakan 
pahlawan bangsa Yunani. Sebuah 
dongeng Hindu menceritakan 
bagaimana Agatsya suatu kali 
merendahkan sebuah gunung yang 
tinggi yang naik terlalu tinggi, 
mengganggu para dewa di Surga. 
Sebuah dongeng Hindu lainnya 
menceritakan bagaimana Agatsya 
meloncat ke Laut Selatan dan 
tenggelam menjadi seorang dewa laut. 
Nama Agatsya , dalam bahasa 
Sansekerta berati “gunung yang 
tenggelam (ke dasar laut)”, merupakan 
ide yang diungkapkan dengan tepat 
oleh dongeng tersebut tentang 
Atlantis. Dengan kata lain, Agatsya 
merupakan sebuah alias Hindu dan 
pendahulu dari Atlas, gunung yang 
runtuh dan tenggelam ke dasar laut, 
membawa Kerajaan Atlantis dengan 
sendirinya. 

Agatsya juga merupakan sebuah 
perlambangan dari bintang Canopus, 
yang terutama di antara kumpulan 
bintang Argonavis. Argonavis 
merupakan salah satu perbintangan 
yang paling penting di Hemisphere 
Selatan. Bintang utama nya, Canopus, 
dan yang kedua Sirius, kembarannya, 
yang merupakan bintang terbesar di 
langit ini. Dan laut Selatan di mana 
Agatsya-Canopus-Atlas tenggelam di 
Samudera India, merupakan perluasan 
Samudera Atlantik pada Jaman Kuno 
ke arah timur. Canopus dianggap 
sebagai alias dari baik Hercules 
maupun Atlas, raja kembar dari Atlantis 
yang diwakili oelh Sirius dan Canopus, 
dua “Anjing” surgawi. Jadi, 
sebagaimana yang kita tahu, dongeng 
tentang Argonavis, Sirius dan 
Canopus, merupakan kiasan dan 
Atlantis-Paradis, dan penemuannya di 
masa awal, ketika dongeng-dongeng 
suci kita ditulis. 


MARS LUMOGRAPH 

^untuk menulis, menggambar dan Computer 



TERSEDIA DALAM UKURAN EE, EB, 6B s/d 6H 

11 2B khusus untuk c&ntputer f 11 


Terbuat dari kayu pilihan, kayu lokal (Merah) 
dari kayu impor Cedar (Coklat) 

5>SWEOrL£R Germany 



- PENULIS - 
- REPORTER- 

Syarat: Minat terhadap 
misteri ULO & Alien. 
Kirim surat lamaran ke: 

PO. B0K1901SBY 


INFO-UFO 


32 


Nomor 08 






F 


e n o m e n a 


Peri, Makhluk Apakah 
Mereka Sebenarnya? 

A pakah anda tahu bahwa “Wee peralatan-peralatan musik senar. “The Good Folk’’, “The Forgetful Folk’’, 
Folk (bangsa kerdil)” atau Mereka juga dapat hidup di bawah “The Flidden Folk’’, “Them’’, Mother’s 
.“Good Neighbors (tetangga tanah, di dalam/atas air, di udara, dan Blessing”, “The Lovers”, The Night 
baik)” kita, tidak senang jika disebut kebanyakan mereka mempunyai sayap). Folk”, “The Little darling”, dll. 
sebagai “peri” ? Kata “Peri” telah Walaupun istilah Elf umum bagi bagi Ada beberapa kontroversi diantara 
disalahgunakan sepanjang sejarah orang-orang kerdil ini, istilah lainnya para peneliti mengenai siapakah 
penggunaan bahasa Inggris oleh juga sering digunakan yaitu “sprite”, sebenarnya Good Neighbors tersebut 
bangsa manusia. Ada kepercayaan “pixie”, “nixie”, “fauns”, “brownies”, atau dengan kata lain: Apakah mereka 
bahwa kata “Peri” adalah sebuah istilah “dwarves”, “leprechauns”, dan “fairy itu sebenarnya? Ketika pertanyaan 
lampau, muncul setelah masa (peri)”. tersebut dibincangkan dalam suatu 

pertengahan yang diartikan sebagai “Sprite” adalah istilah umum untuk diskusi, kita biasanya mendapatkan 

wanita-wanita jahat yang memiliki orang kerdil seperti “pixies”, “spirit berbagai macam tanggapan, tetapi 
kekuatan sihir. Istilah Perancis “fai” yang berarti roh-roh kayu, air, atau roh- kebanyakan pikiran manusia 
berasal dari Bahasa latin “fatae” yang roh alam, elves dari Celtic biasa disebut mengkonsepkannya sebagai orang 
berarti “wanita-wanita peri yang “Faeries”. “Dwarf” biasa digunakan “wee (kecil)” atau “little (kecil)”. Terlalu 
mengunjungi sebuah rumah tangga untuk menyebutkan “Dark Elves”, banyak para ahli dongeng (folklorist) 
pada saat ada peristiwa kelahiran dan tetapi istilah yang paling umum disukai yang melakukan riset untuk meneliti 
meramalkan masa depan dari si bayi, adalah “The Good Neighbors”. fenomena ini lebih dulu, ini bukanlah 
seperti yang dilakukan oleh tiga takdir Beberapa nama lainnya yang mereka kasusnya. Banyak peneliti menyatakan 
(Three fates). Kata “Peri” sebenarnya anggap lebih disukai: “The Seelie bahwa deskripsi atas orang kerdil 
berarti “fat-erie” - seperti “state of Court”, “Them Ones”, “The Strangers”, dengan sayap serangga ini adalah 
enchanment and that transferred from “The little People”, “The Fair Folk”, merupakan evolusi sederhana dari 
the object to the agent”. Peri adalah 
seorang “orang kerdil” yang memiliki 
kekuatan besar dan berwibawa, 
khususnya di Celtic dan daratan 
Irlandia. Bagi orang-orang keturunan 
Irlandia, peri-peri adalah asal mula 
keturunan mereka, yaitu Tuatha de 
Danaan. 

Mereka lebih dikenal sebagai 
“Daoine Sidhe “ atau “Sidhe” 

(diucapkan dengan “Shee”) di Irlandia, 

“Sith” di Higlands, “Pisgies” di 
Comwall, dan “elves” di Skotlandia/ 

Inggris. Menurut beberapa orang 
peneliti yang kami temui, istilah bahasa 
Inggris yang paling tepat menurut 
orang-orang ini dengan memperhatikan 
masalah kesukuan adalah “Elf’. 

Meskipun istilah “Elf’ sering menjadi 
kontroversi, bagi pengarang Poortvliet 
dan Huygen, “Elves” adalah roh/arwah 

udara dari alam, yang menyukai tarian- Frances dan peri, Juli 1917. Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) 

tarian gembira dan memainkan melakukan penelitian atas potret yang dipercaya sebagai makhluk peri 




Nomor 08 fftfl INFO-UFO 









Dahulu sering dikabarkan anak-anak kecil yang diculik oleh peri (mirip 
kalau di sini diculik oleh makhluk halus). Apakah mereka diculik alien? 


pengetahuan dan adat, awalnya cerita- 
cerita tersebut tidak melukiskan mereka 
sebagai orang kecil atau kerdil 
melainkan sebenarnya memiliki ukuran 
sama seperti manusia. 

Seperti pertanyaan apakah mereka 
ada atau tidak, semua yang anda perlu 
lakukan adalah bertanya pada seorang 
Irlandia yang akan dengan singkat 
menjawab, “Saya tidak percaya pada 
peri, tetapi mereka ada disana “. Banyak 
orang kristen percaya bahwa mereka 
adalah malaikat yang memberontak di 
surga dan kemudian dilempar keluar 
dan karena mereka tidak terlalu jahat 
untuk dimasukkan ke neraka, mereka 
dikirim untuk hidup selamanya di bumi 
dan itulah mengapa mereka bisa 
bertindak sangat baik seperti malaikat 
atau sebaliknya seperti iblis. Banyak 
yang percaya lukisan peri-peri yang 
artistik dengan sayap merupakan 
penggabungan dari malaikat yang 
dilakukan oleh orang-orang kristen. 
Bagaimanapun, menurut pengalaman 
saya, saya sudah menemukan mereka 
sebagai sebuah variasi dari orang- 
orang kerdil dengan sayap serangga, 
dengan ukuran tubuh manusia, 
bayangan hantu, setengah binatang 
dan setengah manusia, dan terakhir 
memiliki sifat seperti dewa. Pada 
beberapa kasus, memilki sifat manusia 


sebenarnya. “Sebenarnya, saya benar 
mempercayai bahwa paling sedikit dua 
dari Tuhan saya adalah merupakan 
teman manusia (atau begitu juga dunia 
menganggap mereka sebagai manusia) 
adalah “good folk” yang sebenarnya. 
Setiap kebudayaan mempunyai 
pengalaman pada mereka atau 
setidaknya seperti mereka. 
Kepercayaan pada Good Folk ini 
tumbuh dengan subur di masa lampau 
ketika segalanya dikelilingi oleh roh/ 
arwah-arwah. 

Pohon atau karang menurunkan 
nama jalan “Fred” atau “Krystal” yang 
merupakan bagian dari kehidupan 
bangsa sehari-hari. Begitu juga dengan 
“Good Folk”. Mereka disimbolkan 
dengan sebuah sebutan dan 
memainkan peran penting dalam 
kehidupan setiap orang. Tetapi ini 
adalah waktu ketika setiap orang 
percaya pada banyak tuhan, Dewa- 
dewa, Roh-roh, nenek moyang, dan 
makhluk. Saat sekarang ini, jika 
seseorang menyatakan percaya pada 
peri-peri mereka sering dikucilkan. 

“Jadi jika mereka ada, kenapa kita 
tidak bisa melihatnya ?” ini adalah 
pertanyaan yang mungkin muncul 
dalam benak anda setiap waktu. Mulai 
dari “nature spirit (roh alam)”, senang, 
sedih, marah, gembira, sifat keperian, 


rasa dendam, muram, bersahabat, cinta, 
dan benci sebagai “alam itu sendiri” - 
mereka mengambil berbagai bentuk 
berbeda sebagaimana energi-energi 
dari “Earth Mother (bumi)” - 
“Kekeringan, badai, gempa bumi, 
cahaya redup, ketenangan, kedamaian, 
atau perusakan.” 

Elves dapat mengambil berbagai 
bentuk, sebagai orang dengan berbagai 
kecantikan, dewa sex, wanita tua, laki- 
laki pincang/lumpuh yang bungkuk, 
kambing, sapi, babi, penyihir, ulat, 
kupu-kupu, kucing, batu, dedaunan, 
tanaman, sarang laba-laba, atau bahkan 
hembusan angin. Ukuran mereka 
berkisar antara ukuran seekor serangga 
sampai ukuran yang lebih besar dari 
manusia. Mereka tidak stabil dan 
mudah berubah bentuk dalam berbagai 
bentuk dan alam, dan tidak bisa 
dibedakan antara satu dengan yang 
lainnya. Mereka tidak dibatasi dengan 
dunia kita, mereka bisa meloncat antara 
kedua dunia dengan sedikit 
menggerakkan jarinya atau 
mengernyitkan hidungnya. Mereka 
memiliki keahlian sihir alami yang bisa 
membuat mereka secara cepat tidak 
terlihat dan tidak pernah bisa dilihat 
oleh mata manusia kecuali atas kemauan 
mereka sendiri untuk bisa terlihat. 
Karena kemampuan mereka itulah 
manusia tidak bisa melihat mereka. 
Banyak latihan atau didikan yang harus 
dilakukan untuk mengatasi halangan 
membiarkan diri kita bisa melihat 
mereka. Pada masa kanak-kanak pikiran 
dan batas pikiran belum dirusak oleh 
berbagai macam kelakuan/kebiasaan, 
sehigga anak-anak sering bisa melihat 
mereka tanpa kesulitan dan akan 
menceritakan dongeng penglihatan 
mereka dengan bangga (tentu saja 
membuat orang tua mereka terkejut 
dengan teman khayalan mereka dan 
membuat mereka merasa bodoh untuk 
mempercayai hal-hal semacam itu) 

Dalam lagu-lagu yang mengandung 
kekuatan magis jaring-jaring kehidupan 
dapat juga membuat kita bisa melihat 
mereka dengan mudah, semisal para 
penyair, peramal, musikus, dukun, 
orang yang memiliki kewaskitaan 
(memiliki ketajaman perasaan), dan 
penyelidik alam. Zat-zat halusinasi dan 
ramuan obat-obatan, upacara-upacara 
magis, dan perubahan keadaan juga 


INFO-UFO 


34 


Nomor 08 












yang sekilas mirip peri. 

dapat memungkinkan banyak manusia 
untuk bisa melihat mereka. Suatu 
keyakinan meskipun syarat-syarat 
untuk membuka hubungan dengan 
mereka memiliki pertalian emosional 
atau “hubungan darah” dengan 
mereka. Hubungan dengan mereka 
dianggap sangat sulit untuk dilakukan, 
khususnya hubungan sexual, dan 
keduanya dibatasi oleh berbagai macam 
hal-hal tabu. 

Sebuab film yang sangat brilian 
diproduksi tahun 1993 untuk anak-anak 
berjudul “Fern Gully”. Film ini 
memberikan sebuah cerita yang detail 
dan menarik tentang pemisahan antara 
peri dan dunia manusia. Dimana film ini 
membawa unsur-unsur fantasi 


Hollywood, animasi, kecendrungan 
atas patrial (garis keayahan), dan 
perumpamaan - ini membawa hati dan 
roh sejati dari kayu. Mereka dilindungi 
dan dijaga oleh kayu. Mereka juga 
dilindungi oleh alam yaitu karang, 
daratan, laut, atau langit. Mereka 
adalah Ibu alam anak-anak yang 
dianggap perlu untuk kita awasi. Suatu 
tempat disepanjang jalan dimana 
hubungan kita terputus. 

Jadi dimanakah mereka 
bersembunyi ? Sementara banyak dari 
makhluk kerdil itu telah mengungsi dari 
dunia manusia, lari ke tanah para peri 
(disebut “Elfame”) keburukan masih 
terjadi di tempat itu, rumah-rumah yang 
ditinggalkan, puncak-puncak gunung, 
sungai, dan ladang-ladang terbuka. 
Tergantung dari tipe dan jenisnya 
dimana kita bisa menemukan mereka. 

Nancy Arrowsmith, pengarang 
buku “A Field Guide to The Little 
People” membagi elves atas tiga 
kategori utama : Light Elves (perubah 
bentuk, pejalan/pelintas diantara empat 
dimensi yang diketahui, kecantikan 
yang cepat pudar. Orang kerdil alami 
yang terbaik, dan jarang terlihat); Dark 
Elves (penghuni bumi, bisa berubah 
warna seperti bunglon bisa abu-coklat- 
hitam-merah, menghuni rumah 
menyukai sudut-sudut yang gelap, 
tampak pada sore atau larut malam); 
dan Dusky Elves (banyak, terikat pada 
lingkungan, hidup diatur oleh hukum 



Peri, apakah mereka alien? 


ruang dan waktu, mudah dikenali oleh 
manusia, dan biasanya terikat pada 
pohon asal mereka, tumbuh-tumbuhan, 
selokan, gundukan tanah/kuburan, atau 
kolam). 

Elves biasanya berupa makhluk tua 
dan membawa banyak karakteristik 
etnis, umumnya Eropa masa lampau, 
khususnya Lapps, Celt, dan Teutons. 
Mereka dapat diatasi oleh manusia 
dengan membuka rahasia zaman mereka 
yang sebenarnya. Elves cenderung 
untuk konservatif, dan tidak menyukai 
besi, baja, dan industrialisasi - 
menyalahkan ini sebagai sebab 
pemisah antara elves dan manusia. 
Mereka memandang rendah manusia 
yang mengikuti cara-cara baru - bahkan 
pada masalah tabunya menggunakan 
garam dan bumbu pada makanan. Elves 
dianggap mempunyai lubang 
punggung dan tidak pernah mencari 
makan di dunia kita. Elf wanita 
mempunyai dada kendor yang panjang 
seperti kebanyakan binatang dan 
bekerja sambil memberi susu pada 
beberapa anaknya pada saat yang 
bersamaan. Beberapa Elves mempunyai 
rupa seperti manusia dengan ada 
pengecualian pada beberapa bagian 
tubuhnya seperti tubuh binatang, 
misalnya pada kaki, telinga, kulit, atau 
gigi. Jika mereka berpakaian biasanya 
dengan pakaian petani atau 
mengenakan warna-warna sihir khusus 
(biasanya merah atau hijau). Mereka 
membenci sifat materialistik. ^ 



Lokasi mistis seperti ini pada masa lalu dipercaya sebagai 
tempat yang sering dikunjungi oleh makhluk peri. 


Nomor 08 


35 


INFO-UFO 

















MACAM-MACAM 
MAKHLUK PERI 



Terdapat berbagai macam dan tiap macam memiliki nama 
sendiri yang unik, beberapa yang pernah diketahui 
mempunyai nama sebagai berikut: 

Asrais - kecil, lembut, peri laki-laki. Tidak bisa terkena 
sinar matahari langsung; selain itu mereka akan meleburkan 
diri ke dalam kolam air. 

Banshee - “peri wanita”; merupakan jiwa yang melekat 
pada keluarga-kelurga tertentu. Ketika seorang anggota 
keluarga mendekati ajalnya, keluarga itu akan mendengar 
banshee menangis. Tidak selalu menakutkan. 



Makhluk kecil yang suka sepatu bernama Leprechauns 


Bogles - Umumnya merupakan iblis-sifat dasarnya 
Goblin walaupun mereka cenderung untuk merugikan 
dengan cara melakukan kebohongan dan pembunuhan. 

Brownies - Umumnya senang berada disekitar manusia 
dan pekarangan rumah. Bersahabat dan benar-benar 
membantu. 

Dwarfs - bertubuh pendek gemuk dan kuat. Mencapai 
dewasa pada usia tiga tahun dan berwarna abu dan 
berjenggot pada usia tujuh tahun. Disebutkan bahwa mereka 
tidak bisa terlihat di bawah sinar matahari, sehingga untuk 
melihatnya harus membawa mereka ke batu. Bagaimanapun, 
ada ramuan dan mantera-mantera yang bisa membuat mereka 
tahan terhadap sinar matahari. 

Dryads - Mereka adalah jiwa yang menghuni pohon- 
pohon, khususnya pohon oak. Druid menggunakan mereka 
sebagai sumber inspirasi. 

Elves - Nama lain dari pasukan peri yang diketahui. 
Mereka dibagi lagi menjadi Seelie dan Unseelie. 

Fir Darrig - (Fear Deang) Secara praktis merupakan 
badut alam yang mengerikan. Mereka bisa merubah 
wajahnya menjadi siapapun yang diinginkannya. 

Gnomes - Elemen-elemen dasar bumi. Mereka hidup 
dibawah permukaan tanah dan menjaga harta-harta yang 
ada di bumi. Gnome pekerja logam yang mengagumkan, 
khususnya untuk pedang dan baju besi. 

Goblins - Adalah nama yang digunakan bagi spesies 
peri yang buruk. Tubuhnya kecil dan jahat, dan biasanya 
bergerombol karena akan kehilangan kemampuannya jika 
bertindak sendirian. Mereka biasanya dikendalikan oleh 
sebuah Mage untuk maksus-maksud jahat. 

Gwragged Annwn - (Gwageth anoon) merupakan peri 
air, yang kadang-kadang mengambil manusia pria untuk 
dijadikan suami-suaminya. 

Gwyllion - Merupakan hantu air scotlandia. Mereka 
sering tampak sebagai laki-laki berambut atau hantu wanita 
menyeramkan yang mencegat dan menyesatkan para pejalan 
malam hari di jalan-jalan pegunungan. Peri gunung senang 
duduk di atas batu pada salah satu sisi dari jalur pegunungan 
dan diam-diam mengawasi orang-orang yang menlintas. 

HobGoblins - Biasanya merupakan nama untuk makhluk 
kecil aneh namun bersahabat biasa kita sebut kurcaci. 

Knockers (Buccas) - Roh daerah pertambangan yang 
bersahabat dengan para penambang. Mereka mengetuk 
lapisan bijih yang banyak kandungan logamnya. 


INFO-UFO 


31 


j Nomor 08 




















Leprechauns - Sangat lihai dan licik dan dapat 
menghilang dalam satu kejapan mata. Mereka terutama sekali 
sangat mencintai, dan aktif pada hari-hari Saint Patrick, tetapi 
hari apapun juga baik bagi mereka. 

Mer-People-Mermaid - Mereka tinggal didalam air, tetapi 
mereka mirip manusia dari pinggang ke atas dan memiliki 
ekor seperti ikan. Mereka sangat menarik sekali sehingga 
memikat nelayan-nelayan menuju kematiannya. Disebut juga 
Murdhuacha (muroo-cha) atau Merrows. 

Pixies - Sering berwujud landak. Mereka peri yang jahat 
yang senang mempermainkan manusia dan bangsa peri 
lainnya. Mereka juga senang mencuri kuda untuk 
ditunggangi. 

Phouka - Bisa terlihat dalam berbagai bentuk binatang 
dan biasanya berbahaya. 

Redcap - Salah satu iblis yang terkenal dari old Border 
Goblins. Dia tinggal di reruntuhan menara atau kastil-kastil, 
terutama yang memiliki sejarah kejahatan. Dia mewarnai 
topinya dalam darah manusia. 

Shefro - Peri laki-laki yang mengenakan jubah hijau dan 
topi merah. 

Sidhe (shee) - Nama untuk peri-peri yang tinggal di 
bawah permukaan tanah. Sebuah gundukan kuburan tua 
atau bukit kecil yang mempunyai pintu menuju kerajaan peri 
bawah tanah yang indah. 


Sluagh - Roh penasaran yang kematiannya tak 
termaafkan, atau para penyembah berhala. Merupakan lawan 
yang hebat bagi peri dataran tinggi. 

Spriggans - Diceritakan berwajah jelek, aneh dan kerdil 
dalam dunia alami mereka, tetapi dapat merubah bentuk dalam 
ukuran raksasa. Spriggans merupakan gerombolan penjahat 
yang keji, ahli dalam mencuri, perusak yang cekatan dan 
membahayakan. Mereka mampu merampok rumah-rumah 
manusia, menculik anak-anak (dan meninggalkan seorang 
bayi Spriggan yang menjijikkan sebagai gantinya). 

Trolls - Tidak suka terkena sinar matahari. Mereka sering 
melakukan tarian bagian potongan telinga yang aneh yang 
disebut ‘Henking’. 

Trows - Sama dengan Trolls dan menyukai mereka, anti 
terhadap sinar matahari. Mereka juga melakukan tarian 
‘Henking’. 

Urisk- Merupakan peri terpencil yang sering mendiami 
kolam-kolam sepi. Dia akan sering menampakkan diri pada 
rombongan manusia namun kemunculan yang aneh dan 
menyeramkan merupakan cara yang dilakukannya. 

Water Fairies - Adalah penyedia makanan bagi tanaman- 
tanaman dan pengambil kehidupan. Mereka meng- 
kombinasikan kecantikan dengan penghianatan dan 
kematian. Mereka bisa menjadi teman atau lawan. 



/wsc 



HARDWARE 


M ULU SARANA COMPUTER 


Kami mamberiban Garansi b u ban Janji 

SOFTWARE - SERVICE - RENTAL - TKAINING - MAINTENANCE - NETW0RK1NG 


^Fujiiech 


Computer 

Saries 




Sound 

CREATIVE 


TOSHIBA 

NOTEBOOK 


MONITOR 

G1C 



Rockwell 


D-Link 





ISSSf eano» HHSSr ®> Seagate 

Importers & Dlstrlbutlon of; J 

Wl lArtdn* * Mflhirhoirdi, SIM Modul*. Add-on Csrd, ProctiMr, Floopy Ditk DrluiCompiJlir Cih. Kiybcirdi 
Zmi UpVn - MuhiiTiMfiH. Sound Cird, Speiter, CD-Rwi, CD Titfi. HiwJ S«t, MltrepNone 

- Hinkluk, Prlnter. F» Modem, Nol» Bwk, Monilor, Computer Tlbl», Nftworkinfl, 

• No borfy glves you as g«od as MSC • 


Speaksr 



Surabaya : Jl. Kalimantan 16 D (Pertokoan Biliton Permai). 

Telp. (031) 503-6666 (Hunting) Fax. (031) 503-3146 E-mail: msckal@sby.mega.net.id 
Jl. Kusuma Bangsa (THR Surabaya Mali Lt. II Blok2A-18) 

Telp. (031) 532-2380; 547-8708 Fax. (031) 547-8708 E-mail: mscthr@telkom.net.id 
Malang : Jl. Bromo 18, Malang Telp.(0341) 357-555 (Hunting); 357-554, Fax. (0341) 357-554 
E-mail: mscmlg@mlg.mega.net.id 

Denpasar : Jl. Raya Sesetan 85 Telp. (0361 )729-051 - 52; 237-118 Fax. (0361) 237-118 
E-mail :mscdps@indosat.net.id 

Yoygyakarta : Jl. Letjend Suprapto 64 Telp. (0274) 589-454; 082.2741364; 082.2741348 
E-mail: mscygy@indo.net.id 


m 

Distribution 


Dealer W elcome - 

Telp. (031) 847-0888 (hunting) 
842-0573 (hunting) 
Fax. (031) 843-2522 
E-mail: mscdelta@indosat.net.id 


Nomor 08 


37 


INFO-UFO 

















tudi Banding 

Apakah Jenglot 
Termasuk Jenis Peri? 


B eberapa tahun lalu, sekitar akhir 
tahun 1997, tiba-tiba saja ada 
“makhluk” misterius yang jadi 
pembicaraan. Perawakannya kecil 
dengan tubuh tak lebih dari 12 cm dan 
rambutnya yang panjang, jarang dan 
kaku melewati kaki. Makhluk itu 
dinamakan jenglot. Kabarnya, jenglot 
itu bukan benda mati. Konon ia hidup, 
namun tak ada yang pernah tahu kapan 
bergerak. 

Jenglot kini memang hanya tinggal 
mumi. Namun, ia masih memiliki energi, 
di mana rambut dan kuku jari terus 
memanjang. Bahkan, posisi kaki dan 
tangan pada saat-saat tertentu akan 
berubah. Jika menyimak dari sisi 
nonrealita, maka jenglot memiliki energi 
yang bisa dirasakan melalui kekuatan 
supranatural. 

Jenglot pernah diperiksa dr Budi 
Sampurna DSF di Bagian Forensik 
RSCM. Benda sepanjang 10,65 cm, 
menyerupai boneka menyeramkan itu 
memiliki bagian serupa kepala, badan, 


tangan dan kaki serta rambut terurai 
sepanjang 30 cm. Ukuran masing- 
masing tampak proporsional. Hanya 
saja, ukuran kuku-kuku jarinya serta 
taring sangat panjang. 

Ahli Forensik FKUI-RSCM, Budi 
Sampurna DSF mengatakan, 
pemeriksaan Jenglot dengan latar 
belakang seperti yang telah diketahui 
masyarakat luas merupakan tantangan 
menarik bagi dunia kedokteran untuk 
membuktikannya dari segi keilmuan. 
Menurut dr Budi, guna membuktikan 
kemanusiaan jenglot, maka akan 
dilakukan deteksi dengan alat rontgent 
untuk mengetahui struktur tulangnya 
serta pemeriksaan bahan dasar 
kehidupan seperti C,H,O atau 
proteinnya. 

Untuk keperluan tersebut, ahli 
forensik mengambil sampel dari bahan 
yang diduga sebagai kulit atau daging 
Jenglot serta sehelai rambutnya. 
Pengambilan sampel dilakuan sendiri 
oleh Hendra, salah seorang yang 


mengaku memiliki Jenglot, yang saat 
datang ke RSCM membawa serta tiga 
batang hio. “Untuk jaga-jaga, jangan- 
jangan ada yang kena sawab-nya 
(pengaruh),” katanya perihal hio. 

Dokter Djaya Surya Atmaja 
kemudian memotret dan mengukur 
berbagai bagian “tubuh” Jenglot. 
Setelah itu dokter spesialis Radiologi, 
dr Muh Ilyas memeriksa jenglot 
menggunakan sinar X. Dalam 
pemerikasaan lebih lanjut Hendra 
menolak barang koleksinya dibedah. 
Alasannya, jasad Jenglot akan rusak. 
“Akibat tidak baik bagi kita semua,” 
katanya. 

Usai pemeriksaan ternyata hasilnya 
menyatakan jenglot tak memiliki 
struktur tulang. Hasil rontgent yang 
disaksikan puluhan wartawan, 
paramedis, mahasiswa praktek, ternyata 
hanya menampilkan bentuk struktur 
menyerupai penyangga dari kepala 
hingga badan. Selain itu terlihat juga 
jaringan kuku dan empat gigi 
selebihnya tak ada. “Ada bagian 
jaringan serupa daging, namun kita 
belum bisa memastikan apakah itu 
daging atau bahan lainnya,” kata dr 
Muh Ilyas. 

Guna mendapat hasil lebih 
mendetail, maka Jenglot diteliti dengan 
CT Scan. Ternyata Jenglot tidak 
memiliki struktur seperti manusia 
kendati kenampakan luar menyerupai 
manusia. Kini pihak Forensik FKUI- 
RSCM masih meneliti sampel kulit/ 
daging serta rambut Jenglot untuk 
mengetahui golongan darah, DNA-nya. 
“Memakan waktu sekitar tiga minggu,” 
katanya. Menanggapi hasil tersebut, 
Hendra mengatakan, “Apa pun 
hasilnya kita harus terima dong,” 
katanya. 

Majalah Gatra, Nomor 52/III, 15 
November 1997 memberikan 
laporannya mengenai Jenglot. 
Penelitian yang dilakukan Dokter Djaja 
Surya Atmaja, PhD, dari Universitas 
Indonesia menunjukkan bahwa contoh 
kulit Jenglot yang diperiksa memiliki 
karakteristik sebagai DNA 
(deoxyribosenucleic acid) manusia. 
“Saya kaget menemui kenyataan ini,” 
kata Djaja, doktor di bidang DNA 
forensik lulusan Kobe University, 
Jepang, 1995. Namun Djaja menolak 
anggapan seolah ia mengakui Jenglot 



Apakah jenglot bisa masuk kategori bangsa peri atau Leprechauns? 


INFO-UFO 


3 ! 


J Nomor 08 










sebagai manusia. “Tapi sampel yang 
saya ambil dari Jenglot menunjukkan 
karakteristik manusia,” katanya. 
Adapun sampelnya berupa sayatan 
kulit Jenglot berukuran setengah luas 
kuku, yang mengelupas dari lengannya. 
Contoh kulit itulah yang kemudian 
ditelitinya di Laboratorium RSCM atas 
prakarsa dan biaya pribadi. Spesimen 
seirisan kulit bawang itu kemudian 
diekstraksi agar DNA-nya keluar dari 
inti sel. DNA merupakan material 
genetik berupa basa protein panjang 
yang membangun struktur kromosom. 
Pada inti sel manusia terdapat 23 
pasang kromosom. Masing-masing 
bisa dipenggal-penggal menjadi banyak 
lokus, satu unit yang membangun sifat 
bawaan tertentu. Djaj a memeriksa DNA 
Jenglot pada lokus nomor D1S80 dari 
kromosom 1 dan HLA-DQA1 dari 
kromosom 5, serta lima lokus khusus 
lain dengan teknik PCR (polymerase 
chain reaction). Pemeriksaan HLA- 
DLA-DQA1 memberikan hasil positif. 


Artinya, spesimen Jenglot itu berasal 
dari keluarga primata -bisa monyet, bisa 
pula manusia. Namun dari penyelidikan 
atas lokus D1S80, Djaj a mendapat 
kepastian bahwa sampel DNA itu 
berkarakteristik sama dengan manusia. 
Temuan mengejutkan itu diperkuat 
dengan kajian mesin PCR. “Hasilnya 
begitu, saya harus bilang apa,” kata 
satu-satunya ahli DNA forensik 
Indonesia berusia 37 tahun itu. Hendra 
Hartanto gembira mendengar hasil 
penelitian Djaj a. “Ini menyangkut 
peninggalan sejarah yang berumur 
3.112 tahun,” katanya ketika ditemui 
Gatra di pameran Gelar Benda Pusaka 
Jenglot, di Plaza Metro Sunter, Jakarta 
Utara waktu itu. 

Dokter Budi Pramono, yang pernah 
merontgen Jenglot, terkejut mendengar 
hasil penelitian Djaj a Surya. “Mirip 
bagaimana? Harus jelas. Saya kok 
kurang percaya. Nanti saya akan 
mengkonfirmasikan langsung ke 
Dokter Djaj a,” katanya. Yang pasti, 


Budi tak percaya jika Jenglot dianggap 
hidup. “Makhluk hidup itu perlu makan 
dan bernapas. Lalu strukturnya perlu 
tulang, jantung, paru, dan lain-lain. 
Jenglot tak mempunyai itu semua,” 
katanya. Untuk menjelaskan sosok 
Jenglot secara lengkap, kata Budi, perlu 
diteliti lebih jauh struktur anatominya, 
aspek mikroskopis jaringannya, bahkan 
enzim yang ada di tubuhnya. Pimpinan 
RSCM sempat tertarik untuk meneliti 
Jenglot. Namun setelah Budi 
melaporkan bahwa Jenglot tak memiliki 
kelengkapan organ sebagai makhluk, 
niat itu surut. Jenglot dianggap seperti 
karya mistik lainnya yang tak 
mengandung tantangan ilmiah. Sampai 
kemudian Djaj a Surya menguji DNA 
dari kulit lengannya, yang ternyata 
berkarakteristik manusia. Tapi Djaj a 
pun tak memutlakkan temuannya. Bisa 
saja penyelidikannya meleset karena 
sampelnya terkontaminasi. “Misalnya, 
kulit Jenglot sebelumnya terkena olesan 
darah manusia,” katanya. 


MANFAATKAN PSIKOLOGI DALAM 
KEHIDUPAN ANDA 

Jika Anda membutuhkan jasa psikologi: 

■ Psikotes untuk seleksi atau promosi karyawan 

■ Psikotes penelusuran potensi psikologi/pribadi 

■ Psikotes bakat dan minat untuk sekolah 

■ Konsultasi pribadi, anak dan keluarga 

■ Rekrutmen dan training 

Silahkan menghubungi: 

ff) BNMmmMtOR 

Lembaga Psikologi dan Manajemen 

Jl. Krembangan Barat 31-1 Surabaya 60175 
Telp. (031) 3542570, 3526207 
Fax. (031) 3559283 



Nomor 08 


3 


J INFO-UFO 







K| e w A g e 

Amerika Serikat Tempat Subur Ajaran Spiritual 


M asih ingat Pintu Surga 
(Heavens Gate), sekte yang 
anggotanya bunuh diri? 
Kelompok yang berkeyakinan aneh ini 
percaya peradaban sekarang hancur 
dan bisa selamat dengan naik "piring 
terbang" yang menunggu mereka yang 
jumlahnya sedikit. 

Di AS, seperti pernah diulas The 
New York Times dan dimuat dalam The 
Strait Times, keyakinan terhadap 
Tuhan masih populer dan kebebasan 
beragama dijamin. Kini AS menjadi 
suatu "tempat pemasaran ajaran 
spiritual" dan kawasan yang kompetitif 
di mana semua agama besar dan ajaran- 
ajaran kecil lainnya berburu anggota 
dan pengaruh. 

Tidak mengherankan, AS menjadi 
tempat yang subur bagi lahirnya 
gerakan-gerakan baru. Dengan 
bertambahnya jumlah orang yang 
memenuhi panggilan agama, pemimpin 
spiritual yang mengundang inspirasi 
akan mendapatkan pendengar. Bahkan 
akan muncul kumpulan karena tawaran 
ajaran baru untuk mendapatkan arti 
hidup yang sempurna. 

Dalam kasus-kasus tertentu jalan itu 
akan berakhir dengan malapetaka 
seperti dialami sekte Pintu Surga. 
Pemimpin sekte ini, Marshall Herff 
Applewhite mengajarkan bahwa jasad 
itu tak lain adalah "kendaraan" bagi 
jiwa untuk menjangkau tingkat rohani 
lebih tinggi di antara makhluk ruang 
angkasa. Sebanyak 39 orang yang mati 
dengannya meyakini jiwanya akan 
meningkat menuju "Tingkat Lebih 
Tinggi" 

Percaya UFO 

J. Gordon Melton, direktur Institute 
for the Study of American Religion di 
Santa Barbara, California, menyebutkan 
ada 2.000 kelompok agama di AS. 

"Contohnya, Los Angeles 
hanyalah satu tempat di dunia di mana 
Anda dapat menemukan semua bentuk 
Budhisme. Bahkan tidak semua negara 
Asia memiliki semua bentuk Budhisme," 


tuturnya. 

Profesor Phillip Lucas yang 
spesialisasinya studi agama di Stetson 
University, Florida menjelaskan, 
"Seperti halnya kita memiliki banyak 
pilihan produk yang dibeli, pilihan itu 
pun tersedia dalam soal agama." Ia 
berpendapat, aneka ragam agama 
meluas khususnya dengan munculnya 
agama-agama esoterik. 

Menurut Lucas, keyakinan yang 
dipegang Pintu Surga tidaklah unik. Ia 
mencatat sedikitnya 100 kelompok 
yang perhatian spiritualnya terhadap 
piring terbang. Beberapa kelompok 
menganggap UFO ini sebagai pesan 
kosmik dari wujud yang lebih tinggi di 
mana kepercayaan lain memberikan 
peran itu kepada malaikat. 

Kelompok lain menganggap piring 
terbang dapat ditemukan dalam Bible 
dengan mengutip roda ruang angkasa 


seperti dijelaskan Nabi Ezekiel. Namun 
demikian tentu saja lanskap keagamaan 
Amerika tetap didominasi oleh Kristen 
dan Katolik. Hanya kini makin banyak 
orang mencari sesuatu yang baru 
karena menurunnya penghormatan 
terhadap lembaga sekuler dan suci. 

Ketika profesor sosiologi Robert 
Bellah mencari sebuah buku yang 
disusun dengan profesor lainnya yang 
berjudul Habits of The Heart: 
Individualism and Commitment In 
American Life, ia menemukan banyak 
orang yang mengaku "tidak beragama 
tapi menganut ajaran spiritual". 

"Apa artinya," kata Prof Bellah yang 
mengajar di University of California di 
Berkeley, "Saya tidak menyukai 
lembaga keagamaan, gereja-gereja. 
Namun saya sangat spiritual yang 
berarti misalnya, percaya semua jenis 
UFO dan bola kristal". (Kompas) 


IS THE GOVERNMENT HIDING 
EVIDENCE OF AllEN VISITS? 


DECIDE FOR Y0UR5ELF! 

Jerome Clark r a n internationahy 
knowfl invMtigator of anomaLous 
occurrentes for fcur decades, 
invites you eo weigh the eddente, 
examine the photographs and 
drawings r and pon«f the poutbil- 
ities af U FOs and ejctraternestrial 
visitora. He eaptores hundreds of 
UFO-retated topics r from medieval 
claims of aerial phenomena to 
t ha Heaverfs Gate tragedy. 

Inc Ludes elaborate aecounts 
of contatfc and abduction, plus 
info o n major UFO investiga- 
torj r UFO onganizatfans and 
Web iites around the world. 


THE - 











Availabte at 
bookstonesp or by 
- J calUng 1-800-776-7276 


JEtonw Clarts * 1997 + paiwrbich 

ISBN 


INFO-UFO Eli Nomor 08 



g D R 0 M 

IngnHu Idih OHal 
■&1agJctLh>a LRD 
d Randl'Bui BIT? 




Sudah banyak orang mengetahui kasus jatuhnya UFO 
di Roswell pada bulan Juli 1947. Namun apa yang terjadi 
sesungguhnya masih jadi tanda tanya. Terlebih karena pihak 
pemerintah AS telah memberi pernyataan resmi bahwa yang 
jatuh di Roswell bukanlah pesawat luar angkasa, melainkan 
hanyalah sebuah balon eksperimen rahasia. Tentu saja, hal 
ini menimbulkan kontroversi berkepanjangan, tentang 
apakah memang benar pemerintah AS telah menyimpan 
reruntuhan pesawat dari dunia lain serta melakukan otopsi 
atas mayat alien? 

CDROM ini mencoba memberikan penjelasan mengenai 
apa yang terjadi waktu itu. 


Selain itu, Anda juga bisa melihat video dari otopsi mayat 
alien dalam format QuickTime video. Video ini diperoleh dari 
dokumen yang disiarkan oleh stasiun TV Inggris Channel 4. 
Dengan melihat tayangan video ini, Anda akan bisa melihat 
secara langsung dan memberi penilaian tentang hal tersebut. 
Memang, banyak yang pro dan kontra mengenai kebenaran 
dari rekaman video itu. 

CDROM interaktif ini memang secara khusus membahas 
soal jatuhnya UFO di Roswell. Dimulai dengan 
penggambaran tentang keadaan di Roswell New Mexico 
setelah berakhirnya perang dunia kedua dan penjelasan dari 
beberapa para saksi yang berkaitan erat dengan peristiwa 
itu. 

Lebih jauh lagi, CDROM ini juga membahas soal upaya 
penyembunyian fakta yang dilakukan oleh pihak militer 
AS dan apa-apa saja yang terjadi di balik itu. Ada 
juga pernyataan resmi dari pihak militer mengenai 
peristiwa yang terjadi di Roswell. Bahkan diulas 
juga tentang eksperimen militer yang dilakukan 
sekitar kejadian itu, misalnya percobaan bom 
atom, pembuatan pesawat rahasia, termasuk 
juga masalah Area 51. Yang paling menarik 
dari CDROM ini adalah dilengkapinya 
dengan tayangan video dari otopsi mayat 
alien dengan cukup lengkap. 

CDROM ini diproduksi oleh Union 
Pictures/Big World for Channel Four 
Television. Proses pembuatannya 
melibatkan tenaga konsultan peneliti UFO 
yakni Kevin Randle dan Donald Schmitt. 
Dapat dioperasikan oleh komputer dengan 
sistem MAC maupun Windows. Seluruh 
tayangan video dalam CDROM ini berlangsung 
sekitar 65 menit. ^ 


Nomor 08 


41 


INFO-UFO 







fluku 


The Complete Idiot’s Guide To Extraterrestrial Intelligence 

Penulis : Michael Kurland 
Penerbit : Alpha Books 
Tebal : 325 halaman 



Extraterrestrial 

Intelligence 


11 -i i 


l 


+ iiilp U L ,t lUi 

“P'¥ UFn wvi 

i. yv. JeWIuv: 

I FaUlrJCiif tjLTTi jJku 
ll.r ll kM Dfi 

■ ftVH pllllll 

i CnJALug nKHiibrifii d 

■ ah iri>m:£L n Sn mTV 
ui m l oran 



Hhhp* Ku'int 


Jika Anda tertarik 

mengenai kehidupan luar 
bumi dan keberadaan UFO, 
maka buku ini merupakan 
petunjuk praktis yang 

cukup lengkap. Berisikan berbagai 
macam topik yang membahas secara 
gambling mengenai SETI dan UFOlogi. 

Ada lima bahasan utama dalam 
buku ini, yang dimulai dengan 
pertanyaan “Are We Alone in the 


Universe?” Penulis buku ini kemudian 
mengajak pembacanya untuk melihat 
berbagai fakta mengenai kemungkinan 
kehidupan di dunia yang lain. 
Seberapa besar dan luas alam semesta 
ini, serta bagaimana kemungkinannya 
terhadap kehidupan di sana, yang 
mungkin saja mengunjungi kita di 
planet bumi ini. 

Pada bagian berikutnya, Michael 
Kurland membawa pembacanya ke 
topik astronaut di jaman purbakala. 
Bermula dari kehidupan para firaun 
yang diduga memiliki teman yang tidak 
berasal dari planet bumi serta peristiwa 
yang dialami oleh Ezekiel. Lebih jauh 
lagi, pembaca disodorkan informasi 
mengenai kesaksian para biksu di Tibet 
serta penampakan UFO sebelum abad 
19. 

Bahasan ketiga adalah mengenai 
penampakan UFO di abad modern, 
termasuk peristiwa Roswell, crop circle 
dan konspirasi. Buku ini juga mengulas 
keberadaan Majestic-12 serta 
menampilkan sebuah dokumen FBI 
mengenai MJ-12. 


Bahasan berikutnya, yakni yang 
keempat adalah mengenai penyelidikan 
ilmiah dalam rangka mencari kehidupan 
luar bumi. Hal ini erat kaitannya dengan 
proyek SETI serta kemungkinan 
melakukan penjelajahan antariksa lebih 
cepat dari kecepatan cahaya. 

Bagian terakhir buku ini adalah 
mengenai kehidupan sehari-hari yang 
berkaitan dengan masalah makhluk luar 
angkasa, termasuk di dalamnya adalah 
mengenai keberadaan film fiksi ilmiah 
tentang alien atau UFO. 

Meski judul buku ini adalah petujuk 
bagi idiot, tentunya buku ini bukan 
untuk para idiot. Namun dengan gaya 
bahasa yang enak dibaca serta 
sederhana, pembaca bisa mendapatkan 
penjelasan yang mudah dipahami 
mengenai berbagai hal. Michael 
Kurland sendiri adalah penulis lebih 
dari 20 buku dan menerima 
penghargaan Edgar Scroll Award dan 
American BookAwards. 


Gelombang 
Radio Teleskop 
menjelajah langit 
dalam mencari 
kehidupan di 
luar bumi (SETI) 




Peta yang dibuat Kapten Piri Reis 
pada jaman Ottoman Empire (1513). 
Peta yang dibuatnya sangat detail 


Salah satu Crop Circle yang pernah muncul di Inggris 



INFO-UFO 


42 


Nomor 08 
















Anda tentu pernah mendengar 
berbagai kasus penculikan oleh alien. 
Dan jika Anda membaca buku ini, maka 
Anda akan memperoleh gambaran 
yang cukup lengkap mengenai hal 
tersebut. Buku ini mengulas kasus- 
kasus penculikan oleh alien sejak 
jaman dahulu, termasuk kemungkinan 
adanya makhluk dimensi lain seperti 
bangsa peri. Catatan awal yang 
disajikan oleh penulis adalah sebuah 
kasus di tahun 1645, di mana seorang 
remaja putri bernama Anne Jefferies 
hilang diculik oleh makhluk aneh dan 
kemudian dikembalikan kembali. Apa 
yang dialami oleh Anne sangat mirip 
dengan kasus penculikan alien yang 
terjadi akhir-akhir ini. 

Buku ini menjadi semakin lengkap 
dengan adanya uraian yang mendetail 
mengenai alien-alien yang ditengarai 
sebagai pelaku penculikan, seperti 
“little people”, goblins dan dwarf, 
greys, alien tipe humanoid, Nordic dan 



Seorang gadis bersama beberapa peri 


The Complete Book of 
Aliens & Abducdons 


Penulis : Jenny Randles 
Penerbit : Piatkus 
Tebal : 190 halaman 

lain sebagainya. 

Jenny Randles menyajikan berbagai 
kasus penculikan alien yang terjadi di 
Eropa, Australia, Amerika, Afrika dan 
juga Asia, termasuk di Indonesia. Dia 
mengemukakan bahwa di Indonesia 
dikenal makhluk kecil yang disebut 
sebagai orang Bunian dengan 
mengemukakan sebuah kasus yang 
dialami oleh pria berumur 27 tahun yang 
tinggal di Banjar, Jawa Barat, di mana 
ia bertemu dengan seorang wanita 
cantik yang membawanya ke dalam 
“rumahnya” di mana ada sebuah 
ruangan besar yang penuh dengan 
cahaya terang. Wanita itu kemudian 
mengajak melakukan hubungan 
seksual. Pria tersebut oleh masyarakat 



Goblins 


setempat dianggap hilang tak tentu 
rimbanya dan beberapa hari kemudian 
diketemukan oleh seorang pejalan kaki 
di hutan gunung Babakar. Pria bernama 
Machfud itu dalam keadaan telanjang 



Little People 


dan pakaiannya berada di dahan pohon. 
Penulis buku ini menganggap hal 
seperti ini adalah kasus serupa yang 
boleh dibilang mirip dengan kasus- 
kasus alien abduction di belahan dunia 
lain. 

Jika Anda tertarik untuk melakukan 
penelitian secara mendalam mengenai 
kasus penculikan manusia oleh 
makhluk asing (alien), maka buku ini 
merupakan sebuah referensi yang 
sangat tepat. 



Sinar aneh yang didapatkan dari 
Proyek Hessdalen, Norwegia 


Nomor 08 


43 


INFO-UFO 
















F 


BATTERIES NOT INCLUDED 


Piring Terbang Mungil Tanpa Awak 


Sutradara : Matthew Robbins 

Pemain : Hume Cronyn, Jessica Tandy, Frank McRae, Elizabeth Pena, 
Michael Carmine, Dennis Boutsikaris 
Produser : Steven Spielberg 


Karya Steven Spielberg selalu jadi 
perhatian, seperti Back To The Future 
I, II, III dan Jurasic Park I, II. Pada 1987 
Steven membuat satu film fiksi ilmiah 
yang bercerita tentang piring terbang 
tanpa awak, Batteries Not Included. 
Memang tidak sehebat karya-karyanya 
yang disebutkan di atas, tapi lumayan 
juga. 

Frank (Hume Cronyn) dan istrinya, 
Faye (Jessica Tandy) berhadapan 
dengan seorang berandal bernama 
Carlos (Michael Carmin). Carlos 
ditugaskan bosnya untuk membongkar 
apartemen Frank. Frank yang sejak 
kecil tinggal di sana, menolak 
pengusiran itu. Walau diberi uang, 
Frank terus berusaha mempertahankan 
tempat tinggalnya. Frank tidak sendiri. 
Di apartemen itu juga tinggal Harry 
(Frank McRae), seorang mantan 
petinju, dan Marisa, (Elisabeth Pena) 
wanita hamil yang sedang menanti 
suaminya. 

Satu hari Frank berdoa dan 
memohon agar tempat tinggalnya tidak 


diusik manusia serakah. Doa Frank terkabulkan. 

Satu malam hadir sepasang piring terbang tak 
berawak. Piring terbang itu bisa memperbaiki semua 
barang Frank yang sudah dirusak Carlos. Frank dan 
semua penghuni apartemen dibuat tercengang. Dan 
mereka memutuskan untuk menyimpan piring 
terbang itu. Setelah beberapa hari menyimpannya, 

Frank dan Faye kembali terkejut melihat piring 
terbang itu bisa berkembang biak. 

Sementara itu, 

Carlos yang heran 
menyaksikan 
apartemen Frank 
rapi kembali, 
melaporkan pada 
bosnya. 

B erhasilkah 
Frank dan teman- 
teman memper¬ 
tahankan tempat 
tinggal mereka? 

Apakah piring 
terbang yang 
mereka simpan 
akan memberikan 

bantuan? [yose] UFO mungil itu ternyata bisa melakukan reproduksi. 





Mencoba mengamati benda aneh itu dari dekat. Frank dan istrinya berkomunikasi dengan UFO. 


INFO-UFO E Nomor 08 


















Evolusi adalah istilah ilmiah dalam 
biologi. David Duchovny adalah si 
detektif yang jarang senyum dalam The 
X-Files. Maka tidak salah kalau kamu 
menyangka Evolution adalah film 
serius. Padahal film ini tidak kalah lucu 
dibanding Srimulat. 

Ceritanya, pada suatu malam 
sebuah meteor jatuh di gurun Arizona. 
Ira Kane (David Duchovny) dan Harry 
Block (Orlando Jones), dua dosen lokal, 
tergerak melakukan penyelidikan. 
Sampel yang diambil dari meteor itu 
menunjukkan bahwa batu angkasa 
tersebut terdiri dari organisme bersel 
tunggal yang jumlahnya banyak 
banget. Masalahnya adalah, organ¬ 
isme-organisme tersebut berevolusi 
dengan sangat cepat menjadi 
organisme bersel banyak. Terciptalah 
makhluk-makhluk aneh beraneka rupa. 

Selain itu, kehadiran batu meteor di 
padang pasir Clen Canyon juga menarik 
perhatian pihak militer yang dipimpin 
jendral Woodman (Ted Levine - Wild 


Evolution: 

Ketika Alien Berevolusi Cepat 

Sutradara : IvanReitman 

Pemain : David Duchovny, Orlando Jones, Julianne Moore 
Produksi : Columbia Pic. & Dreamworks Pic. 

Kategori : Laga-Komedi 


Wild West, The Fast and the Furious), 
mantan atasan Dr Ira Kane saat 
bertugas di militer. Woodman dibantu 
peneliti seksi bernama Dr. Allison Reed 
(Julianne Moore - The End of the Affair, 
Boogie Nights, Hannibal). Woodman 
mengabaikan peringatan bahwa akan 
terjadi musibah jika evolusi alien-alien 
tersebut tidak diawasi dengan cermat. 
Ira dan Harry dengan ditemani oleh si 
“gila” Wayne Green (Seann William 
Scott) dan Dr. Allison, yang belakangan 
membelot ke pihak Ira, akhirnya 
memutuskan membentuk satu tim 
pemberantas alien. Mereka harus 
berpacu dengan waktu sebelum militer 
meledakkan Arizona dengan bom 
napalm. 

Evolution menampilkan ide cerita 
yang serius ini dalam sebuah kemasan 
komedi yang cukup sukses mengocok 
perut. Boleh dikatakan film ini adalah 
perpaduan antara Ghostbusters dan 
Men In Black. Kebetulan pula Ivan 
Reitman, sang sutradara, adalah 
penggarap Ghostbusters (1984). Dalam 
Ghostbusters, Anda telah diajak untuk 
melihat aksi para doktor (Dr. Peter 
Venkman, Dr. Raymond Stantz, Dr. Egon 
Spengler) membasmi hantu.. Dalam 
Evolution, Anda pun bakal disajikan 
irama sejenis saat para doktor (Dr. Ira 
Kane, Dr. Harry Block, Dr. Allison) 
melawan allien yang efek visualnya 
digarap lumayan apik oleh kolaborasi 


Amalgamated Dynamics, Pacific Data 
Images, dan Tippett Studio. Mungkin 
karena melihat Duchovny tidak punya 
mimik lucu, doi diberikan sebuah 
adegan slapstick yaitu memelorotkan 
celana dan mempertontonkan (maaf) 
pantatnya. Begitu pula Julianne Moore 
yang harus sering jatuh dan terbentur 
pintu ala Srimulat. Meskipun adegan- 
adegan ini sebenarnya tidak perlu, tapi 
terus terang cukup menghibur karena 
dimunculkan pada konteks yang 
sesuai. Hanya saja solusi akhir 
Evolution mungkin sedikit 
mengagetkan atau malah 

mengecewakan Anda. 

Evolution dibuat dengan anggaran 
sebesar 80 juta dolar dan dirilis di 
Amerika pada tanggal 8 Juni 2001. 
Dalam pekan perdana setelah rilis, 
Evolution berhasil meraih 13,4 juta 
dolar yang menempatkannya pada 
peringkat keempat film box office. ^ 




Nomor 08 


45 


INFO-UFO 


























BINGUNG MENCARI HANDPHONE? 
ATAU INGIN SERVICE PONSEL ANDA? 

Datanglah ke WTC Surabaya Lantai 2 Stand No. 208 


Tersedia berbagai macam: 

• Handphone/Ponsel 

• Battery 

• Antena 

• Housing 

• Travel Charger 

• Desktop Charger 

• Leather Case 




WORLD TRADE CENTER 

Jl. Pemuda 27-31 Surabaya 
Lantai II Stand No. 208 
Telp. (031) 546-9780,546-2186 


NOKIA 

CONNBCTIMS PBOPLB 


Panasonic 


ERICSSON $ 


SIEMENS 


IW 


flSB 




Melayani juga Service 
dan pasang logo 

Hubungi langsung ke: 


Menyediakan juga berbagai kartu perdana dan voucher isi ulang... 


INFO-UFO 



Nomor 08 











































Apa yang harus dilakukan kalau melihat UFO? 

1. Jika ada orang lain, berteriaklah. Ini akan menarik perhatian orang lain di sekitar Anda kemudian tunjukkan 
UFO itu kepada mereka. Hal ini membuat Anda mendapat umpan balik atas benda yang Anda saksikan serta 
kesaksian lebih dari seorang lebih punya nilai. 

2. Jika ada kamera, cobalah untuk mengambil beberapa gambar. Foto yang baik adalah yang mempunyai detail 
latar belakang maupun depan yang baik dan usahakan tidak berlatar belakang langit saja. Hal ini akan 
mempermudah peneliti untuk memperkirakan ukuran UFO tersebut. 

3. Catat segera apa yang Anda lihat, tempat dan waktu melihatnya serta buatlah sketsa tentang UFO tersebut 
dan gambarkan juga gerakan atau arah terbangnya. Usahakan mencatat juga identitas saksi lain yang ikut 
menyaksikan UFO tersebut. 

4. Jika UFO mendarat di tanah meski barang sejenak, cobalah untuk mencegah orang lain untuk merusak bekas 
pendaratan ini. Jika ada kamera, buatlah foto area tersebut dan bekas pendaratannya. 

5. Laporkan penampakan tersebut SECEPAT MUNGKIN. Ini akan membantu penyelidik UFO untuk mewawancarai 
saksi dengan ingatan yang masih segar. Jika penampakan terjadi di Indonesia, laporkan ke BETA-UFO atau 
Majalah INFO-UFO, Jl. Krembangan Barat 31-1 Surabaya. Bisa melalui surat atau Fax ke (031) 355-9283. 


^ Apakah Anda pernah melihat UFO? 

Atau mendengar cerita teman, keluarga atau 

0 orang lain melihat benda terbang aneh? 

|_| Jika ya, kami tunggu laporan Anda . . . 


MAJALAH UFO INDONESIA 


Pertanyaan yang mendasar, apakah UFO itu ada? Ini belum bisa dijawab dengan jawaban yang memuaskan 
semua pihak. Persoalannya, bagaimana cara kita membuktikan apakah UFO itu ada atau tidak. Ternyata, kasus 
penampakan UFO di Indonesia juga banyak. Persoalannya, data yang ada tidak tercatat dengan baik dan sering 
diabaikan. Di Indonesia kini telah terbit sebuah majalah tentang fenomena UFO. Jadi, jika Anda tertarik ingin 
mengetahui soal UFO, jangan sampai melewatkan majalah INFO-UFO. 


INFOfUFO 


v Vi* 


INFO&UFO 




nfridh Sjfr ili 

j Fj>jj iYli'.u -Idull 


Untuk mendapatkan majalah INFO-UFO hubungi: 
Jl. Krembangan Barat 31-1 Surabaya 60175, 
Indonesia, Telp. (031) 3542570,3526207, Fax. (031) 
3559283 atau di toko buku terdekat di kota Anda. 


Hotline Pelanggan: (031) 355 7728 


http://www. info-ufo. com 
email: redaksi@info-ufo.com 


INFO&UFO 



INFO&UFO 


\ fut Dn* fewi 



INFO&UFO 



MarllFDl 


[licptrrd fanjiial 


Edisi 06 


Langganan Majalah INFO-UFO 


Dengan berlangganan akan mendapatkan harga khusus, 
hanya Rp 100.000,- untuk 12 nomor. Sudah termasuk 
ongkos kirim untuk wilayah Indonesia. Biaya langganan 
ditransfer melalui rekening Bank BCA KCP Manukan 
No rekening: 6190005231 (a/n: Agustinus Nur Pratidina) 


Nomor 08 


INFO-UFO 

































I 



a c a 


k 


5 Strategi Memperoleh Kontak Dengan ET 


Apa Yang Kita Coba Untuk Deteksi? 


(Bagian Kedua) 


SETI adalah singkatan dari Search 
for Extraterrestrial Intelligence. Tapi 
apakah karakteristik-karakteristik utama 
dari fenomena ini yang kita coba 
deteksi? Walaupun kita hanya tahu 
sedikit karakteristik ETI, kita tahu 
bahwa mungkin sudah sangat tualah 
sebuah perkembangan yang istimewa. 

Teknologi kita begitu muda, 
sebagian besar dikembangkan hanya 
dalam satu atau dua abad terakhir ini. 
Teknologi makhluk angkasa luar/alien 
yang kita deteksi mungkin saja ribuan 
atau bahkan jutaan tahun di atas 
teknologi kita yang masih remaja. 
Karena matahari kita relatif adalah 
sebuah bintang muda, peradaban yang 
muncul pada bintang-bintang lain 
mungkin lebih tua dari peradaban kita. 

Fakta bahwa kita tengah mencoba 
mendeteksi suatu teknologi atau 
peradaban yang berkembang sangat 
hebat, adalah sebuah tema umum dalam 
literature SETI, sebagai contoh, Seth 
Shostak (1998, hal.200) mengatakan 


Oleh: Allen Tough 

bahwa peradaban yang mungkin kita 
deteksi “adalah masyarakat dengan 
ribuan atau jutaan tahun dari teknologi 
dalam sabuk komunikatornya” Sebuah 
brosur public relations dalam institut 
SETI (1999, hal. 14) mencatat bahwa 
“Adalah sebuah keyakinan umum 
bahwa peradaban apapun yang kita 
deteksi mungkin jauh lebih maju dari 
peradaban kita, kemungkinan ratusan 
atau ribuan tahun atau lebih di atas 
kita”. Jill Tarter (1998) berspekulasi 
tentang “sepuluh juta tahun”. Ray 
Norris (1999) membela satu juta tahun 
sebagai perbedaan umum yang paling 
mungkin. Ia menambahkan bahwa 
kemungkinan ETI kurang dari satu juta 
tahun di atas kita adalah sangat rendah. 
Kurang dari satu kemungkinan dalam 
seribu kemungkinan. Charles 
Lineweaver (1999) menyimpulkan 
perbedaan umur mungkin 5,2 juta tahun 
dan menunjukkan betapa “nai'f”, 
“bodoh”, dan”terkotak-kotak secara 
tradisional” asumsi-asumsi pencarian 


SETI. Adalah Martyn Fogg (1987) 
memperhitungkan bahwa banyak sekali 
peradaban teknis muncul di galaksi kita 
sekitar empat juta tahun yang lalu, dan 
beberapa muncul lebih awal (beberapa 
di antaranya bahkan ada sebelum 
system tatasurya kita terbentuk). Tentu 
saja, hasil dari simulasi komputernya 
mengindikasikan bahwa seluruh 
galaksi kita mungkin telah 
berkolonisasi selama lima juta tahun 
terakhir. 

Untuk mendapatkan beberapa 
perspektif tentang arti dari jumlah yang 
banyak ini, adalah berguna untuk 
mengingat bahwa peradaban kita 
hanya berumur sekitar sepuluh ribu 
tahun, atau lebih muda dalam beberapa 
defines. Baru seratus ribu tahun yang 
lalu nenek moyang kita adalah 
pemburu-pengumpul makanan meng¬ 
gunakan alat-alat batu dan hanya 
bahasa kuno. Jika peradaban alien 
seratus ribu tahun di atas kita, maka 
mereka telah cukup mampu mengirim¬ 
kan satelit-satelit inteligen untuk 
menjelajah sistem planet lain. Setiap 
satelit mungkin lebih cerdas dan lebih 
berpengetahuan dibanding manusia, 
juga mungkin lebih kecil dari bola 
basket atau baseball (Tough 98b). 
Bahkan keremajaan teknologi manusia 
mungkin akan mampu meluncurkan 
satelit antar bintang dalam dua ratus 
tahun, jauh lebih awal jika rencana 
NASA berjalan. Jadi peradaban yang 
ada seratus ribu tahun di atas kita 
diduga mengembangkan sebuah 
kapasitas antar bintang dahulu kala. 

Melihat lebih jauh pada 
kemampuan manusia untuk membuat 
mesin molekul demi molekul, Robert 
Freitas (2000) menekankan betapa 
kecilnya sebuah komputer satelit dapat 



Teknologi kita baru berkembang dalam satu atau dua abad terakhir ini. 


INFO-UFO El:] Nomor 08 

















Sebuah pesan berupa lempengan yang dikirimkan bersama wahana antariksa 
Pioner X yang menerangkan tentang asal usul pesawat. 


dibuat.Dia mengatakan bahwa sebuah 
penyimpanan berstruktur nano 
seukuran sebuah sel liver seorang 
manusia (lebih kecil dari neuron), dapat 
menyimpan sejumlah informasi yang 
setara dengan keseluruhan 
perpustakaan kongres. Ia 
menambahkan, sebuah CPU nano 
komputer tunggal seukuran sebuah sel 
manusia dapat menyamai hasil 
perhitungan seluruh otak manusia, 
namun dengan lebih sedikit panas yang 
terbuang. 

Berkaitan dengan energi yang 
diperlukan untuk satelit nano antar 
bintang, Forrest Bishop (1996) 
mengemukakan bahwa hal ini dapat 
difrasekan dalam bentuk kapasitas 
penyimpanan dari sebuah baterei 
batangan. Cukup kontras dengan 
mereka yang berdebat bahwa 
perjalanan antar bintang dapat 
memakan lebih dari konsumsi energi 
total dunia. 

Literatur ilmiah kita sekarang untuk 
masa depan dari kecerdasan buatan 
(artifial intelligence/AI), robotika, dan 
teknologi nano, mengembangkan 
imaginasi kita tentang betapa 
cerdiknya mesin-mesin kita sendiri 
jadinya selama abad ini. Kapasitas 
mesin-mesin untuk merasa, 
mendiagnosa, menghitung, berpikir, 
memilih, dan berkomunikasi akan 


mungkin melebihi visi ilmuwan dan 
futuris sekarang. Bab dari Hans 
Moravec tentang robot-robot universal 
punya bagian tentang kehidupan 
mereka di dalam kesadaran, sukacita, 
cinta, marah, rasa sakit, dan rasa 
senang. Generasi robot keempat sekitar 
tahun 2040 akan mempunyai kekuatan- 
kekuatan balasan yang superior “di 


mana mereka dapat menggantikan kita 
dalam semua tugas-tugas inti dan 
secara prinsip mengoperasikan 
masyarakat kita dengan lebih baik 
tanpa kita. Robot-robot itu akan 
menjalankan perusahaan dan 
melakukan riset seperti melakukan kerja 
produktif. Orang yang lemah lembut 
akan mewarisi bumi, sementara mesin- 
mesin yang berevolusi secara cepat 
meluas hingga seluruh alam semesta.” 
(1999, hal. 125) 

Ray Kurtzweil, (1999,hal.257) 
mengantisipasi bahwa mesin-mesin 
super cerdas kita juga dapat saja 
kecil.”Sebuah kecerdasan super yang 
berbasis komputasi dari akhir abad ke- 
21 di bumi ini akan jadi mikroskopik 
dalam ukurannya .” Tentu saja setelah 
beberapa tahun diejek dan diburukkan 
namanya oleh ilmuwan-ilmuwan aliran 
utama, teknologi nano molekuler 
sekarang dengan sendirinya menjadi 
aliran utama dalam pendanaan dan 
penerimaan. 

Namun demikian ETI tidak hanya 
satu abad di depan teknologi kita, 
tetapi lebih cenderung ribuan abad di 
depan. Kecerdasan macam itu mungkin 
telah menciptakan beberapa alat 
penjelajahan, dan komunikasi yang 
telah berjalan jauh sebelum konsep 



Galaksi dan alam semesta kita dapat berisi bentuk-bentuk yang beragam 
dari kecerdasan dengan kapasitas yang luar biasa. 




Nomor 08 


INFO-UFO 





Martyn Fogg (1987) memperhitungkan bahwa banyak peradaban teknis 
muncul di galaksi kita sekitar empat juta tahun yang lalu. 


satelit super cerdas kita. Hal ini secara 
umum adalah sesudah intelegensi 
mesin berhasil berevolusi, menciptakan 
intelegensi buatan terus menerus 
berkembang. Setiap mesin dapat 
menjadi begitu berpengetahuan, 
mempunyai inteligen, dan bijaksana, 
etis, mementingkan yang lain. Hingga 
mesin tersebut jauh melebihi individu 
manusia atau organ manapun. Mesin- 
mesin super cerdas ini dapat 
diintegrasikan dengan makhluk- 
makhluk biologis atau bisa jadi tidak. 
Tetapi untuk kenyamanan dalam paper 
ini, saya akan dengan sederhana 
menggunakan kata ‘satelit’ untuk 
mencakup semua kemungkinan suatu 
inteligensi yang maju. 

Galaksi dan alam semesta kita dapat 
berisi bentuk-bentuk yang beragam dari 
kecerdasan dengan kapasitas yang luar 
biasa. Secara hebat, beragam bahkan 
dalam asal usulnya yang tersebar luas, 
bermacam-macam aliran dari inteligensi 
mungkin telah berevolusi ke dalam 
bentuk baru jauh dibandingkan yang 
diperkirakan ilmuwan manusia, sebagai 
contoh, ETI mungkin secara aktif 
memonitor dan mempelajari peradaban 
yang kurang maju (seperti peradaban 
kita) bahkan menyediakan info berguna 
dalam tahap yang tepat, dan ETI 
mungkin akan sibuk berinteraksi 
dengan inteligensi mendengar bentuk 


perkembangan mereka sendiri untuk 
bertukar info, membahas tujuan-tujuan 
sosial dan galaktika, membantu satu 
sama lain untuk berevolusi dalam arah 
yang tepat, membangun rumah 
penyimpanan galaktika untuk 
pengetahuan filosofis dan ilmiah, dan 
bekerja sama dalam ilmu-ilmu serta 
proyek rekayasa besar lain. Kerjasama 
harmonis dan galaktik ensiklopedi 
mereka mungkin telah berevolusi di atas 
era kehidupan, seperti digambarkan 
oleh Eric Chaisson, dan semesta 
biologis digambarkan Steven Dick. 

Inteligensi dapat menjadi begitu 
maju dan tersebar luas hingga 


membuktikan lebih baik dibandingkan 
kekuatan-kekuatan tak berpribadi dari 
semesta. “Hukum-hukum fisika tidak 
dicabut oleh inteligensi, tetapi secara 
efektif diuapkan dalam kehadirannya... 
(Bahkan) nasib semesta adalah sebuah 
keputusan yang akan diambil di mana 
kita dengan inteligensi akan mem¬ 
pertimbangkan saat waktunya tepat. 
(Kurtzweil, 1999,hal.260) 

Kemungkinan-kemungkinan 
menunjukkan betapa inspirasional, 
menakjubkan, dan transedennya 
organisasi SETI ini sebenarnya, 
setelah semua yang kita usahakan 
untuk melangkah dalam kebijaksanaan, 
pengertian, dan pengetahuan yang 
dimiliki suatu inteligensi alien yang 
dalam, yang adalah seratus ribu tahun 
di atas kita. 

Dalam bidang SETI kita sekarang 
terbungkus dalam detil teknis, politik- 
politik internal, manuver-manuver 
strategis, pembiayaan, peralatan, dan 
ideologi “bumi yang langka” versus 
ideologi inteligensi yang melimpah, 
tradisionalis ultrakonservatif versus 
penjelajah inovatif yang berani. Tapi 
SETI pada dasarnya merupakan sebuah 
perjuangan yang lebih dalam lagi. 
Akhirnya, setiap usaha SETI sekarang 
ini dapat menjadi sebuah langkah besar 
menuju sebuah dialog spiritual serta 
ilmiah dengan suatu bentuk inteligensi 
kuno dengan topik-topik seperti 
kosmologi, filosofi, teologi, musik, seni, 
dan tujuan hidup. 

(bersambung) 


Bandung Computer 

• Hardware • Consultant • Software • Training 
• Maintenance • Accessories Computer • Multimedia 


Acen {* 

ftTJ Wearnos 

LLI Ttchnolow 

|U| MmWLMTT 
PACKARD 

«&NPUT» 

ASAHI 

EPSON 


THR Surabaya Mali Lt. II Blok A - 30 
THR Surabaya Mali Lt. II Blok A -14 
Telp. (031) 532-2073; 535-3688, Fax. (031) 535-3683 
E-mail: bandungcom@hotmail.com 


INFO-UFO 


51 


|1 Nomor 08 
























GBI 

m i 


f ’ y. ! 

E , 



V U!: 1 

' 

L u 

't 

iarijwa 


i 

4hi 

, i 

n 

k 


























